Eceran: 
Rp5.000/eks 
Langganan: 
Rp112.000/ 


bulan 
(belum termasuk 
ongkos kirim) 


16 HALAMAN/ 
22 HALAMAN E-PAPER 


NO.15115/TAHUN KE-54 | RABU, 8 FEBRUARI 2023 


EDITORIAL 
Peringatan Mitigasi Gempa 


GEMPA yang terjadi di Turki dan Suriah, Se- 
nin (6/2) dini hari, adalah duka dunia. Hingga 
kemarin sore, korban tewas mencapai lebih 
dari 5.000 orang. 

Jumlah itu diperkirakan terus bertambah 
karena masih ada ribuan orang lainnya yang 
terjebak di dalam hampir 6.000 bangunan 
yang runtuh. Seperti yang kerap terjadi di 
berbagai bencana gempa, kecepatan evakuasi 
akan sangat berdampak pada bertambahnya 
jumlah korban. 

Komitmen pemerintah RI untuk segera mengirimkan bantuan 
adalah solidaritas yang seharusnya. Terlebih, Turki juga selalu cepat 
mengulurkan bantuan saat Indonesia diterpa bencana. 

Saat tsunami Aceh pada 2004, Turki merupakan salah satu negara 
pertama yang memberi bantuan. Hingga kini, setidaknya sudah 
US$75 juta digelontorkan negara itu untuk membantu pemulihan 
Bumi Serambi Mekah". 

Di luar soal solidaritas, gempa Turki juga memberi pelajaran 
berharga bagi Indonesia. Turki sama dengan Indonesia yang ber- 
ada jalur di pertemuan tiga lempeng tektonik aktif. Jika Indonesia 
dikelilingi lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, Turki ber- 
ada di pertemuan lempeng Anatolia, Arabia, dan Afrika. 

Sebab itu, seperti juga Indonesia, gempa langganan di Turki, bah- 
kan yang bermagnitudo besar. Selama 25 tahun terakhir ada tujuh 
gempa dengan magnitudo di atas 7. Namun, gempa magnitudo 7,8 
yang terjadi Senin tersebut merupakan yang terbesar sejak 1939. 
Kala itu, jumlah korban tewas mencapai 30 ribu orang. 

Di berbagai bencana gempa itu, ambruknya bangunan dengan 
bentuk lempengan-lempengan yang bertumpuk, atau disebut pan- 
cake mode, menjadi penanda muda kegagalan konstruksi. Pada 2011 
pun, Recep Tayyip Erdogan yang kala itu menjabat perdana menteri 
marah besar akan hal tersebut. Ia menyebut keteledoran kerja para 
kontraktor yang menjadi pembunuh di saat bencana. 

Pada 2019, saat Erdogan telah menjabat presiden, negara itu 
membuat aturan baru soal konstruksi tahan gempa. Namun, biaya 
yang lebih tinggi membuat banyak pihak tak peduli. 

Di sisi lain, aturan konstruksi nyatanya tidak sanggup meng- 
antisipasi gempa yang dahsyat. Aturan konstruksi di daerah itu 
hanya mengantisipasi gempa dengan percepatan tanah 30Y0-40Yo 
dari gravitasi normal. Nyatanya, dalam gempa 7,8 M seperti yang 
terjadi sekarang ini, percepatan tanah mencapai hingga 50Y6 dari 
normal gravitasi. 

Tidak hanya itu, para ahli menilai sejarah gempa di sana sudah 
membuat permasalahan lingkungan yang ekstrem. Gempa-gempa 
besar membuat muka tanah ambles, longsor, hingga mengalami 
likuefaksi. 

Hasilnya, rehabilitasi tidak cukup dengan perubahan aturan 
konstruksi. Peruntukan lahan terpaksa harus berubah jika tidak 
ingin korban besar kembali terjadi. 

Di Indonesia, kita juga akrab dengan hal itu. Dizona-zona merah 
bencana, relokasi dianggap pilihan terbaik. 

Hal itu pula yang muncul pascabencana gempa di Cianjur, Jawa 
Barat, pada November lalu. Setelah gempa yang menelan 635 kor- 
ban jiwa itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
menyatakan agar wilayah di sepanjang jalur Sesar Cimandiri tidak 
dijadikan hunian. 

Kita harus mafhum jika konstruksi antigempa tercanggih pun 
memiliki keterbatasan. Mitigasi terbaik untuk daerah yang sa- 
ngat rawan gempa ialah dengan tidak menjadikannya wilayah 
hunian. 

Tentu saja, keberhasilan relokasi membutuhkan kerja banyak 
pihak, baik pusat maupun daerah. Pembangunan rumah korban 
gempa Cianjur di lahan relokasi dapat cepat dimulai karena penye- 
diaan lahan yang juga cepat. Sebulan setelah gempa, sudah 21 dari 
200 rumah tahap pertama berdiri di lahan relokasi. 

Meski begitu, dari berbagai kasus lainnya, program berjalan tidak 
konsisten. Di Lombok Utara, pembangunan rumah tahan gempa tak 
kunjung selesai hingga tiga tahun pascabencana. 

Tidak hanya persoalan teknis, kita harus menyadari bahwa 
mitigasi budaya juga penting. Tersedianya jalur evakuasi hingga 
berdirinya selter-selter tetap tidak akan menyelematkan jika warga 
tidak waspada bencana. 

Budaya kesiapsiagaan haruslah berwujud dalam keseharian, baik 
pada anak-anak maupun orang dewasa. Maka, pengetahuan dasar 
seperti mencari tempat berlindung hingga menyiapkan tas bencana 
mestinya jadi pengetahuan lumrah. Tanpa pembiasaan-pembiasaan 
itu, ancaman bencana akan terus jadi nestapa. 


8 SENO 


Silakan tanggapi melalui: 
www.mediaindonesia.com dan www.metrotvnews.com 
Simak tayangannya di: 
www.mediaindonesia.com/editorials 


ae Kabar gembira capaian ekonomi 
bisa jadi hambar bila penopang 
kelangsungan hasil-hasil ekonomi, 
yakni tata kelola yang baik dan peme- 
rintahan yang bersih, terus jadi benalu.” 


Podium | Hlm 2 


“Saya minta minyak 
Soreng segera 
didistribusikan 

ke pasar-pasar 
tradisional di Pulau 


Jawa. Jadi, tiga hari 

ini bisa kelar,” 

Zulkifli Hasan PA & 
Menteri Perdagangan 


Nusantara | Hlm 10 N 


UN. 


City Dituduh Langgar 100 Aturan Liga Primer 


A Parto Eau" 


BANGSA 


MEDIA INDONESIA : 


REFERENSI 


E- Bepe MI 


S7 EPAPER.MEDIAINDONESIA.COM 


Media Indonesia 


Harian Umum 


@mediaindonesia Media Indonesia 


ANTARA/UMARUL 2D 
PENGAJIAN SATU ABAD NAHDLATUL ULAMA: Para nahdiyin mengikuti pengajian dalam rangkaian Resepsi Puncak Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di parkir 


timur Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin. Resepsi Puncak Satu Abad NU tersebut mengusung tema Mendigdayakan Nahdlatul Ulama Menjemput Abad 
Kedua Menuju Kebangkitan Baru. 


NU Harus Punya Otak Dobel 


Nahdiyin perlu menata mental yang 
lebih kuat lagi dan tidak mudah 
terbawa arus pihak luar dalam 
memasuki abad kedua NU. 


Anouira PRasetyo 
andhika@mediaindonesia.com 


ATUSAN ribu nahdi- 
yin memenuhi Sta- 
dion Gelora Delta 
Sidoarjo, Jawa Ti- 
mur, dan sekitarnya untuk 
mengikuti Resepsi Hari Kela- 
hiran Satu Abad Nahdlatul 
Ulama (NU), kemarin. NU pun 
siap memasuki abad kedua. 

Para nahdiyin datang dari 
berbagai daerah termasuk 
Sumatra, Kalimantan, Su- 
lawesi, dan Bali. Selain Sta- 
dion Gelora Delta Sidoarjo, 
mereka memadati sejumlah 
ruas jalan hingga Jalan MH 
Thamrin yang berjarak 2 
kilometer dari stadion. Me- 
reka mengikuti resepsi harlah 
dengan menggelar sajadah, 
tikar, alas plastik, maupun 
kardus bekas yang disediakan 
warga sekitar. 

Antusiasme itu berbanding 
lurus dengan besarnya se- 
mangat NU memasuki abad 
kedua. “Indonesia, selamat 
datang di abad kedua Nah- 
dlatul Ulama. Dunia, selamat 


datang di abad kedua Nah- 
dlatul Ulama,” kata Ketua 
Umum PBNU KH Yahya Cholil 
Stagutf. 

“Wahai abad kedua, reng- 
kuhlah kami dalam berkah, 
harapan, prasangka baik 
akan rida Allah, akan perto- 


longan Allah yang Maha Rah- 
man dan Maha Esa,” imbuh 
Gus Yahya. 


Dia menjelaskan, satu abad 
NU adalah satu abad gerakan 
dari wali-wali, dari para kiai, 
juga tirakat dari segenap war- 
ga pencinta NU. Dia mengajak 
seluruh warga NU melangkah- 
kan kaki memasuki gerbang 
abad kedua NU dan bersyukur 
kepada anugerah Ilahi. 

Rais Aam PBNU KH Mifta- 
chul Akhyar juga meng- 
ajak seluruh nahdiyin siap 
memasuki abad kedua NU. 
Menurutnya, nahdiyin perlu 
menata mental yang lebih 
kuat lagi dan tidak mudah 
terbawa arus pihak luar. “Kita 
harus punya hati dan otak 
dobel, ibarat mobil punya 
dua gardan yang siap meng- 
gerakkan seluruh anggota- 


Tantangan Satu Abad NU 


" Beradaptasi mengikuti perkembangan 


teknologi yang sangat cepat. 


" Menjaga tradisi dan adab ahlussunnah 
wal jamaah kepada generasi muda. 


n Menjaga tatanan sosial yang adil 
dan beradab. 


Peran Penting NU 


» Ishlahul ummah (memperbaiki umat). 


» Ishlahul wathan (memperbaiki bangsa dan negara). 


n Wal ishlahul alam (memperbaiki dunia). 


Pesan Rais Aam PBNU 
KH Miftachul Akhyar 


" Mengajak semua warga nahdiyin untuk memasuki abad kedua NU. 


" Warga nahdiyin perlu menata mental yang lebih kuat dan tidak 


mudah terbawa arus pihak luar. 


m Mengharapkan di abad kedua NU dapat lebih banyak berkiprah 


untuk masyarakat. 


Sumber: NU/Antara/Litbang MI 


nya, elemen-elemennya, dan 
untuk mendapatkan energi 
kekuatan di dalam memasuki 
abad kedua ini.” 

Presiden Joko Widodo yang 
hadir di Resepsi Puncak Satu 
Abad NU mendorong NU men- 
jadi institusi yang mendunia. 
NU, ujar dia, layak berkontri- 
busi untuk masyarakat inter- 
nasional. 

Di dalam negeri, Jokowi 
merasa tidak perlu lagi ada 
yang mempertanyakan peran 
NU. Mereka telah banyak 
membantu agenda-agenda 
besar pemerintah, dari me- 
nangani pandemi covid-19 


hingga menghadapi han- 
taman gerakan kelompok 
radikal. “Serta menjaga diri 
dari politik identitas dan 
ekstremisme.” 


Adaptasi cepat 

Presiden juga menekankan 
pentingnya NU beradapta- 
si dengan cepat di tengah 
gelombang perubahan. “NU 
harus terdepan dalam mem- 
baca gerak zaman, membaca 
teknologi dan transformasi 
ekonomi. Namun, tetap men- 
jaga tatanan sosial yang adil 
dan beradab.” 

Senada, Wapres Ma'ruf 


Amin menegaskan bahwa NU 
harus mampu berkembang 
sesuai dengan perubahan 
zaman. Dia berharap pula 
warga NU dapat terus berkon- 
tribusi aktif dalam menjadi- 
kan Indonesia sebagai sebuah 
negeri yang mengumpulkan 
kebaikan dari alam dan dari 
perilaku penduduknya. 
Ketua Umum Pimpinan 
Pusat (PP) Muhammadiyah 
Haedar Nashir menyampai- 
kan selamat hari lahir satu 
abad NU serta menyebut NU 
dan Muhammadiyah men- 
jadi jalan tengah integrasi 
keumatan dan kebangsaan. 
Wakil Rois Syuriah Peng- 
urus Cabang Istimewa NU 
Tiongkok Budy Sugandi 
mengungkapkan ada tiga hal 
yang harus diperkuat NU un- 
tuk bisa semakin berkiprah 
di lingkup global. Pertama, 
menggandeng sebanyak-ba- 
nyaknya organisasi terutama 
keagamaan di luar negeri. 
Kedua, dengan berperan aktif 
dalam memediasi berbagai 
konflik yang terjadi di dunia. 
“Ketiga, nahdiyin muda yang 
bersekolah di luar negeri 
harus mampu menguasai 
sebanyak-banyaknya ilmu pe- 
ngetahuan dan teknologi, ter- 
utama yang sedang booming 
di zaman ini,” tutur Budy. 
(Che/MG/YK/FL/Ant/X-8) 


SATU ABAD NU 


Tinggalkan Khilafah, Sejahterakan Umat 


MUKTAMAR Internasional 
Fikih I yang berlangsung se- 
lama dua hari dalam rangka 
Satu Abad Nahdlatul Ulama 
(NU) merekomendasikan 
menolak kehadiran negara 
khilafah. Menurut mereka, 
khilafah harus diganti dengan 
visi baru demi mewujudkan 
kemaslahatan umat. 
Rekomendasi itu dibacakan 
saat Puncak Resepsi Harlah 
Satu Abad NU di Stadion 
Gelora Delta Sidoarjo, Jawa 
Timur, oleh Mustasyar PBNU 
KH Ahmad Mustofa Bisri 


atau Gus Mus bersama Yenny 
Wahid, putri mendiang KH 
Abdurrahman Wahid (Gus 
Dur), kemarin. “Islam di ba- 
wah naungan tunggal sedunia 
atau negara khilafah harus 
diganti dengan visi baru demi 
mewujudkan kemaslahatan 
umat,” kata Yenny. 

Dia mengatakan, cita-cita 
mendirikan kembali negara 
khilafah yang dianggap dapat 
menyatukan umat Islam se- 
dunia tapi berhadap-hadapan 
dengan nonmuslim bukanlah 
hal yang pantas diusahakan 


dan dijadikan aspirasi. Usaha 
semacam itu, seperti yang 
dilakukan ISIS, niscaya akan 
berakhir pada kekacauan dan 
berlawanan dengan tujuan 
pokok agama yang tergambar 
dalam lima prinsip. “Menjaga 
nyawa, menjaga agama, men- 
jaga akal, menjaga keluarga, 
dan menjaga harta.” 

Forum muktamar interna- 
sional itu pun menyatakan, 
upaya untuk mewujudkan 
kemaslahatan umat Islam 
sedunia ialah dengan mem- 
perkuat kesejahteraan dan 


kemaslahatan umat manusia 
serta mengakui adanya per- 
saudaraan di antara semua 
anak cucu Adam. 

Gus Mus menyampaikan re- 
komendasi yang sama dengan 
Yenny, tapi memakai bahasa 
Arab untuk para ulama inter- 
nasional. 

Intelektual muda NU yang 
juga dosen ilmu politik dan in- 
ternationalstudies Universitas 
Paramadina Jakarta, Ahmad 
Khoirul Umam, mengharap- 
kan NU dapat terus menjadi 
jangkar moderatisme Islam 


sekaligus pilar perdamaian 
global dan persatuan nasio- 
nal. NU juga diharapkan tidak 
kehilangan daya kritis ketika 
dekat dengan pihak yang 
berkuasa. 

NU, kata Umam, belakangan 
menjadi alat stempel dan 
dinikmati oleh arus politik 
tertentu. Karena itu, karakter 
moderat NU perlu diperkuat 
dengan mengontekstualisasi- 
kan Khittah NU 1926 seba- 
gai ormas keislaman yang 
netral dan independen. (FL/ 
Ind/X-8) 


Skuad asuhan Pep Guardiola terancam hukuman pengurangan poin atau bahkan 
yang paling berat dikeluarkan dari kasta teratas liga Inggris alias degradasi. 


Olahraga | Him 15 


#8 MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG 


2 RABU, 8 FEBRUARI 2023 


PODIUM 


Yang Menggembirakan, 
yang Merisaukan 


HANYA dalam kurun sepekan, 
publik di negeri ini disodori 
dua kabar: buruk dan baik. 
Dua kabar itu berasal dari dua 
lembaga berbeda. Namun, dua- 
duanya lembaga yang sangat 
kredibel. 

Lazimnya orang berkirim 
kabar, maka saya hendak men- 
dahulukan membahas kabar 
baik. Ialah Badan Pusat Statis- 

EBET tik (BPS) yang memberi kabar 
baik itu. Dalam rilisnya pekan 
lalu, BPS mencatat pertum- 
buhan ekonomi Indonesia di 
sepanjang tahun 2022 sebesar 5,3196. Capaian itu menjadikan 
Indonesia sebagai juara pertumbuhan ekonomi di antara ne- 
gara-negara G-20, melampaui Amerika Serikat dan Tiongkok. 

Ada empat hal bisa dicatat dari capaian itu. Pertama, per- 
tumbuhan kali ini lebih tinggi daripada target pemerintah 
yang 5,2Y0. Kedua, capaian itu juga lebih tinggi daripada 
pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang 3,6996. Ke- 
tiga, pertumbuhan 5,396 itu sekaligus mengembalikan tren 
ekonomi ke era sebelum pandemi covid-19, yakni tumbuh 
rata-rata 596. 

Hal keempat, konsumsi rumah tangga masih bisa jadi 
penopang pertumbuhan ekonomi. Data BPS menunjukkan 
lebih dari separuh (51,87Y6) pertumbuhan ekonomi 2022 di- 
sumbang oleh konsumsi rumah tangga, yang tumbuh 4,93Y6. 
Itu artinya kemampuan konsumsi masyarakat mulai pulih 
seperti sebelum pandemi. 

Tingkat daya beli masyarakat kembali meningkat meski- 
pun sebagian besar konsumsi yang tumbuh itu masih di 
kalangan kelas menengah. Tidak mengapa, semoga itu bisa 
membawa dampak ikutan bagi daya beli di kalangan ma- 
syarakat ekonomi bawah. 

Selain konsumsi rumah tangga, pembentukan modal 
tetap bruto atau investasi juga turut menyumbang besar 
bagi pertumbuhan ekonomi, yakni 29,080. Keberhasilan 
menggaet realisasi investasi hingga Rp1.207 triliun di se- 
panjang 2022 langsung berkontribusi signifikan terhadap 
pertumbuhan. 

Rentetan kabar baik pertumbuhan ekonomi makin kom- 
plet karena kinerja ekspor juga turut menyumbang porsi 
utama pada perekonomian kita tahun 2022. Ekspor Indone- 
sia berkontribusi pada pertumbuhan sebesar 24,49Y9. Tinggal 
tantangan besarnya ialah mempertahankan capaian ekspor 
seperti itu, di tengah situasi ketidakpastian dunia. 

Lalu, apa yang menjadi kabar buruk? Tak lain dan tak 
bukan ialah anjloknya skor indeks persepsi korupsi (IPK) 
kita, dari 38 ke 34. Alih-alih menggapai target skor IPK 45 di 
tahun 2024, skor IPK kita tahun 2022 malah anjlok 4 poin. 
Skor 34 menjadikan posisi kita kembali ke awal-awal pem- 
berantasan korupsi. 

IPK dirilis oleh Transparency International (TI) dengan 
mengurutkan tingkat korupsi 180 negara di dunia. Negara 
dengan skor 0 berarti sangat rawan korupsi, sementara itu 
skor 100 menunjukkan bersih dari korupsi. Ada 3 dari 9 in- 
dikator yang menjadi biang utama merosotnya skor IPK kita. 

Ketiga poin indikator tersebut ialah Political Risk Service 
International Country Risk Guide yang merosot 13 poin dari 
48 menjadi 35. Indikator ini mengukur korupsi dalam sistem 
politik, konflik kepentingan antara politisi dan pelaku usaha, 
serta pembayaran suap untuk izin ekspor/impor. 

Kemudian, IMD World Competitiveness Yearbook yang 
mengukur keberadaan korupsi dalam sistem politik juga 
turun dari 44 ke 39. Selanjutnya, Political and Economic Risk 
Consultancy Asia Risk Guide yang turun dari 32 ke 29. Indika- 
tor ini mengukur seberapa parah korupsi di suatu negara. 

Tiap-tiap indikator tersebut memang memberikan ases- 
men dari perspektif bisnis. Meski demikian, terdapat catatan 
dari dunia bisnis terhadap penegakan hukum dan kualitas 
demokrasi di Indonesia. 

Kabar buruk itu mestinya membuat pemerintah tidak 
bisa lagi menganggap ini sekadar persepsi dan belum tentu 
faktual. Bagaimanapun persepsi itu gambaran umum dari 
realitas. Ia serupa cermin terang. 

Kabar gembira capaian ekonomi bisa jadi hambar bila pe- 
nopang kelangsungan hasil-hasil ekonomi, yakni tata kelola 
yang baik dan pemerintahan yang bersih, terus jadi benalu. 
Kiranya membersihkan parasit akan membuat kelangsung- 
an pertumbuhan ekonomi bisa digaransi. Pembersihan 
benalu korupsi juga akan membuat pertumbuhan ekonomi 
dirasakan berbagai lapisan. 

Apakah masih tersisa keyakinan melakukan itu semua? 
Bolehlah kiranya optimisme Rhoma Irama dalam bait lagu- 
nya ini menjadi pegangan: Tak selamanya langit itu kelam. 
Satu saat kan terang juga. Hiduplah dengan sejuta harapan. 
Habis gelap akan terbit terang”. ““ 


Abdul Kohar 
Dewan Redaksi Media Group 


E-PAPER MI 


Upaya Daerah 
Perangi Kemiskinan 


FOKUS Nusantara kali ini menyoroti upaya sejumlah pe- 
merintah daerah menurunkan angka 
kemiskinan. Seperti banyak masalah 
lain di negeri ini, perang di medan yang 
satu itu juga tidak mudah. 

Ibarat diabetes yang menjadi induk 
banyak penyakit di bidang kesehatan. 
Kemiskinan juga menimbulkan be- 
ragam masalah sosial lain, di antaranya 
perceraian, kekerasan dalam rumah 
tangga hingga tingginya kejadian krimi- 
nalitas. 

Menurut Badan Pusat Statistik, angka 
kemiskinan pada September 2022 masih 
mencapai 9,57”o. Pemerintah menargetkan persentase pen- 
duduk miskin pada 2024 nanti bisa turun menjadi sekitar 796, 
sementara kemiskinan ekstrem bisa mendekati 096. 

Sejumlah kepala daerah enggan bermain dengan target. 
Namun, beragam cara mereka lakukan untuk mengurangi 
angka kemiskinan. 

Dua kiat yang disepakati para pemimpin itu ialah kemiskin- 
an bisa ditekan jika lapangan pekerjaan lebih banyak. Ke- 
miskinan bisa berkurang saat UMKM tumbuh dan mampu 
berkembang. (AT/DW/TB/X-11) 


FOKUS MI 
5 


Pindai OR Code 
untuk ulasan 
selengkapnya. 


SE LEKTA 


MEDIA 
INDONESIA 


AFP/BULENT KILIC 


KEHILANGAN TEMPAT TINGGAL: Warga yang kehilangan tempat tinggal menyalakan api unggun untuk menghangatkan badan di antara reruntuhan bangunan di 
Hatay, Turki, kemarin. Jumlah korban tewas gempa bermagnitudo 7,8 yang mengguncang Turki dan Suriah hingga kemarin telah mencapai lebih dari 5.000 orang. 


Indonesia Kirim Satu 
Kontamer Bantuan Gempa 


KBRI Ankara 
mengimbau keluarga 
WNI di Turki untuk 
tetap tenang karena 
tidak semua wilayah 
Turki terdampak gempa. 


Canya MuLyana 
cahya@mediaindonesia.com 


EMERINTAH Indonesia melalui 

KBRI Ankara di Turki menya- 

lurkan satu kontainer bantuan 

kemanusiaan tahap satu untuk 
korban bencana gempa bumi di Turki. 
Isinya terdiri atas makanan, selimut, 
dan kebutuhan lainnya. 

Kontainer berisi bahan makanan itu 
diserahterimakan KBRI kepada Bulan 
Sabit Merah Turki dan saat ini dalam 
perjalanan menuju wilayah Gaziantep, 
sekitar enam jam perjalanan darat dari 
ibu kota Ankara. 

Duta Besar Indonesia untuk Turki, 
Lalu Muhammad Igbal, mengatakan 
proses penyaluran bantuan terhambat 
suhu ekstrem berupa badai salju de- 
ngan suhu mencapai minus 7 derajat 
Celsius. “KBRI Ankara masih memiliki 
sekitar 300 selimut untuk dibagikan ke- 
pada warga. Ada juga kompor gas kecil 
beserta tabung gas di dalam kontainer 
bantuan,” tutur Igbal dalam keterangan 
virtual kepada awak media di Jakarta, 
kemarin. 


Update Korban Gempa di Turki dan Suriah 
(Data 7 Februari 2023, pukul: 16:00 WIB) ia. 


Korban di Turki Korban di Suriah 1 


m Luka-luka: 3.500 orang 


m|uka-luka: 21.103 orang 


m Meninggal: 3.430 orang 


# Meninggal: 1.602 orang 


. 


(“A 


Mn AK — 
Operasi Pencarian Kondisi Warga Negara Indonesia 
dan Evakuasi Korban di Turki 


m Jumlah personel pencarian dan 


s Jumlah WNI di lokasi area gempa: 500 orang. 


penyelamatan sebanyak 
25.693 orang. 


m Sebagian besar WNI berstatus pelajar dan 
mahasiswa. 


m Terdapat 55 helikopter dan 85 truk 
yang telah membagikan bantuan. 


Tantangan Pencarian dan 
Evakuasi Korban 
m Kerusakan jalan dan masalah 


logistik. 
m Cuaca dingin yang ekstrem. 


m Tim KBRI Ankara berupaya mengevakuasi 
104 WNI di lima titik, yakni Gaziantep, 
Kahramanmaras, Adana, Hatay, 
dan Diyarbakir. 


& @ 
Korban WNI ( I ( 
(Data: 7 Februari 2023) “ 


m 10 orang luka berat. 


m Koneksi internet yang buruk. 


» 2 WNI masih belum bisa dihubungi. 


" Gempa susulan. 


Selain menyalurkan bantuan, rom- 
bongan KBRI Ankara juga hendak 
mengevakuasi 104 warga negara In- 
donesia terdampak gempa di Turki, 
termasuk 10 yang mengalami luka-luka. 

Para WNI tersebar di Gaziantep, Kah- 
ramanmaras, Diyarbakir, Adana, dan 
Hatay. Saat ini mereka masih tinggal 
di masjid, stadion, dan tempat penam- 
pungan lain. “Kami sudah menyiapkan 
tempat di Wisma Duta, bisa menampung 
110 orang untuk jangka waktu yang cu- 
kup panjang. Ada WNI yang luka patah 
tulang. Kami sudah coba merujuk ke 
rumah sakit setempat, tapi ternyata 
penuh. Jadi diputuskan untuk evakuasi 
dan dirawat di Ankara,” kata Igbal. 

KBRI Ankara juga mengimbau kelu- 


Sumber: Ankara/Reuters/Litbang MI 


arga dan kerabat dari WNI yang berada 
di Turki untuk tetap tenang karena 
tidak semua wilayah Turki terdampak 
gempa. 

Duta Besar RI untuk Suriah Wajid 
Fauzi menyatakan tidak ada WNI di 
negara itu menjadi korban. KBRI Da- 
maskus telah mengirimkan tim menuju 
Hama dan Aleppo untuk memeriksa 
kemungkinan adanya WNI yang ter- 
dampak gempa. 

Berdasarkan catatan KBRI Damaskus, 
terdapat 116 WNI di Suriah, dengan 
rincian 34 orang di Latakia, 10 di Hama, 
3 orang di Homs, 20 orang Tartus, serta 
49 di Aleppo. “Kami telah menyiapkan 
shelter atau tempat perlindungan se- 
mentara seandainya ada WNI terdam- 


pak dan perlu dievakuasi,” kata Wajid. 

Pada kesempatan lain, Sekretaris 
Umum PP Muhammadiyah Abdul 
Mu'ti menyebut pihaknya melalui 
Muhammadiyah Disaster Management 
Center (MDMC) siap memberangkatkan 
relawan kesehatan dan kemanusiaan 
untuk membantu melakukan evaluasi 
dan layanan medis ke Turki. “Selain itu, 
Lazismu juga menghimpun bantuan 
dana untuk disalurkan kepada korban 
gempa,” ujarnya. 


Tiga bulan darurat 

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan 
kemarin mengumumkan hari berka- 
bung selama tujuh hari. Lalu akan ada 
keadaan darurat selama tiga bulan di 
sepuluh provinsi terdampak gempa 
demi mempercepat proses penanganan 
korban. “Kami akan mengirim petugas 
bantuan dan mengalokasikan 100 mi- 
liar lira (sekitar Rp80 miliar) untuk 
bantuan finansial,” ungkapnya. 

Upaya pertolongan korban masih 
berlanjut di tengah cuaca dingin. Na- 
mun, salju tebal membuat sejumlah 
wilayah sulit dicapai. “Kita berpacu 
dengan waktu,” tegas Kepala Badan Ke- 
sehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. 

Sementara itu, Bulan Sabit Merah Su- 
riah berharap negara Barat mencabut 
sanksi terhadap Suriah demi memper- 
lancar pengiriman bantuan. (Pra/Che/ 
Ant/X-11) 


Puluhan Tahanan IS... | Hlm 14 


Polisi Investigasi 
Keteledoran Badan POM 


POLRI akan menginvestigasi lebih lan- 
jut terkait dengan keteledoran peng- 
awasan Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (Badan POM) yang meng- 
akibatkan munculnya dua kasus baru 
gagal ginjal akut progresif atipikal 
(GGAPA). Dua kasus gagal ginjal baru 
sebelumnya dilaporkan Dinas Kese- 
hatan Provinsi DKI Jakarta terjadi pada 
anak berusia 1 tahun dan 7 tahun. 

“Karena kita mengawali itu semua 
dari sana, harus kita awali dari investi- 
gasi lebih mendalam,” terang Direktur 
Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) 
Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto, 
kemarin. 

Ia menyebut terdapat pihak yang ter- 
tutup saat dimintai keterangan terkait 
penanganan dua korban GGAPA akibat 
konsumsi obat sirop. Namun, Pipit ma- 
sih enggan menjelaskan lebih lanjut 
mengenai pihak mana yang kurang 
kooperatif selama proses penggalian 
keterangan. 

“Nanti kita akan menginformasikan 
karena dari beberapa pihak masih 
agak tertutup sehingga kami harus 
investigasi mendalam,” jelasnya. 

Kemarin, polisi juga telah menyerah- 
kan sampel obat sirop yang dikon- 
sumsi dua korban GGAPA ke Badan 
POM. Selanjutnya, sampel itu akan 
dikaji lebih lanjut oleh Badan POM. 
Pipit menyebut akan ikut melakukan 
pendalaman jika Badan POM menye- 


rahkan sampel obat itu ke polisi. 

Di sisi lain, Kepala Biro Komunikasi 
dan Pelayanan Publik Kementerian 
Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengata- 
kan industri farmasi yang produknya 
diduga menyebabkan kasus baru 
GGAPA sudah menarik produk secara 
sukarela (voluntary recall). Penarikan 
produk dilakukan oleh PT Pharos Indo- 
nesia terhadap produk Praxion. 

Kemenkes bersama Badan POM 
juga telah mengambil langkah investi- 
gasi terhadap produksi obat-obat sirop 
pada kedua kasus tersebut. “Langkah 
awal menghentikan produksi dan dis- 
tribusi obatnya. Kemudian pengujian 
sampel, kita tunggu hasilnya,” kata 
Nadia saat dihubungi, kemarin. 

PT Pharos Indonesia mengonfirmasi 
mereka telah melakukan voluntary 
recall terhadap produk Praxion seba- 
gai tanggung jawab industri farmasi. 

“Kami juga meminta seluruh mitra 
distribusi dan penjualan untuk semen- 
tara tidak menjual produk Praxion 
sampai ada pemberitahuan lebih lan- 
jut,” kata Director of Corporate Com- 
munication PT Pharos Indonesia Ida 
Nurtika, kemarin. 

Pharos juga telah memeriksa ulang 
keamanan produk di laboratorium 
internal. “Hasil pemeriksaan inter- 
nal ini menunjukkan produk masih 
memenuhi spesifikasi Farmakope 
Indonesia,” ucapnya. (Ndf/lam/X-12) 


Negara mesti Tegas 
Tindak Aksi Teror KKB 


PEMBAKARAN pesawat Susi Air di 
Bandara Paro, Distrik Paro, Kabupaten 
Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, 
yang diduga dilakukan kelompok 
kriminal bersenjata (KKB), kemarin 
pagi, tidak bisa ditoleransi. Pemerintah 
melalui TNI/Polri diminta bertindak te- 
gas terhadap pelaku aksi pembakaran 
yang keji dan brutal tersebut. 

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi 
Golkar Dave Laksono menilai tindak- 
an KKB itu telah menginjak-injak 
hak asasi para korban dan meneror 
masyarakat umum. KKB mengganggu 
stabilitas keamanan di Papua yang 
berpengaruh terhadap upaya pemba- 
ngunan dan kemajuan di Papua. 

“KKB merusak pembangunan ke- 
sejahteraan rakyat Indonesia secara 
umum dan warga Papua khususnya,” 
ujarnya. 

Sebelumnya dilaporkan pesawat 
Susi Air dengan kode penerbangan 
PK-BVY dibakar di Bandara Paro se- 
telah terbang dari Bandara Moses 
Kilangin, Mimika, pukul 05.33 WIT. 
Pesawat dipiloti Capt Philips Max 
Marthin yang berkebangsaan Selandia 
Baru dan membawa lima penumpang, 
yaitu Demanus Gwijangge, Minda 
Gwijangge, Pelenus Gwijangge, Meita 
Gwijangge, dan Wetina W. 

“Benar pesawat Susi Air dibakar. 
Pelaku pembakaran diduga kuat Ke- 
lompok Separatis Teroris pimpinan 


Egianus Kogoya,” kata Komandan 
Korem 172/PWY Brigjen JO Sembiring 
melalui pesan singkat, kemarin. 

Kapolda Papua Irjen Matius Fakhiri 
menyebut aksi pembakaran itu terjadi 
setelah ada pengancaman kepada 
pekerja puskesmas di Paro. Pesawat 
Susi Air tersebut terbang ke Paro 
rencananya digunakan untuk meng- 
evakuasi pekerja puskesmas yang 
mendapat ancaman. 

Dari Jakarta, Kapolri Jenderal Listyo 
Sigit Prabowo mengatakan tim gabung- 
an hingga sore kemarin masih terus 
mencari keberadaan pilot dan penum- 
pang Susi Air. “Kami, tim gabungan 
dari Operasi Damai Cartenz saat ini 
sedang melakukan operasi pencarian. 
Untuk hasilnya akan kami informasi- 
kan,” tambah Listyo di Istana Merdeka, 
Jakarta. 

Tentara Pembebasan Nasional Pa- 
pua Barat (TPNPB)-OPM mengaku 
bertanggung jawab atas pembakaran 
pesawat Susi Air tersebut. Juru bicara 
TPNPB-OPM Sebby Sambom menyebut 
aksi pembakaran dilakukan pasukan 
Kodap III Ndugama-Derakma di bawah 
pimpinan Egianus Kogoya. 

Menurut Sebby, pihaknya juga me- 
nyandera pilot pesawat bernomor re- 
gistrasi PK-BVY tersebut. “Kami tahan 
pilotnya dan dia menjadi sandera 
kami,” ujar Sebby dalam keterangan- 
nya. (Uta/Che/MC/X-12) 


MEDIA 
INDONESIA 


KEHUTANAN 


RABU, 8 FEBRUARI 2023 


3 


Percepat Layanan Persetujuan Lingkungan, 
KLHK Luncurkan Sistem Informasi 


Dokumen Lingkungan Hidup Amdalnet 


ERCEPATAN layanan 
persetujuan ling- 
kungan merupakan 
langkah strategis 
KLHK sebagai implikasi atas 
terbitnya UU 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja dan PP 
No.22 Tahun 2021tentang Pe- 
nyelenggaraan Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. Pembangunan Sistem 
Informasi Dokumen Lingkun- 
gan Hidup dalam mendukung 
percepatan layanan Persetu- 
juan Lingkungan merupakan 
transformasi digital proses 
Persetujuan Lingkungan, 
sebagai upaya pemerintah 
untuk memberikan fasilitasi 
dan kemudahan dalam proses 
Persetujuan Lingkungan bagi 
para pemrakarsa baik pelaku 
usaha maupun pemerintah. 

Pembangunan Sistem In- 
formasi Dokumen Lingkung- 
an Hidup Amdalnet menjadi 
satu keharusan sebagai tu- 
lang punggung (backbone) 
proses persetujuan lingkung- 
an, yang sangat diperlukan 
oleh seluruh pemrakarsa 
dengan rencana usaha dan/ 
kegiatan untuk tingkat risiko 
Rendah, Menengah Rendah, 
Menengah Tinggi dan Tinggi, 
dimana Persetujuan Ling- 
kungan menjadi salah satu 
persyaratan dasar dalam 
pemenuhan perizinan ber- 
usaha atau persetujuan pe- 
merintah. 

Guna mempercepat pro- 
ses layanan Persetujuan 
Lingkungan, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Ke- 
hutanan (KLHK) pada hari Se- 
lasa (7/2/2023), meluncurkan 
Sistem Informasi Dokumen 
Lingkungan Hidup Amdal- 
net. Penggunaan Amdalnet 
sebagai “tools” pendukung 
dalam proses persetujuan 
lingkungan secara digital 
menjadikan proses persetu- 
juan lingkungan akan men- 
jadi lebih mudah, lebih cepat, 
transparan dan akuntabel. 
Pengembangan Sistem In- 
formasi Dokumen Lingkung- 
an Hidup Amdalnet dengan 
berbasis geospasial akan 
terus dilakukan dengan me- 
ngedepankan transparansi/ 


keterbukaan publik dalam 
proses penilaian/pemerik- 
saan dokumen lingkungan. 
Manfaat yang diharap- 
kan dengan terbangunnya 
Sistem Informasi Dokumen 
Lingkungan Hidup Amdalnet, 
antara lain: (1) Memberikan 
kemudahan proses pelayanan 
dokumen lingkungan hidup 
bagi setiap orang, (2) Mem- 
berikan kemudahan dalam 
proses penyusunan dokumen 
lingkungan hidup, (3) Perce- 
patan proses penilaian dan 
pemeriksaan dokumen ling- 
kungan hidup, 4) Memberi- 
kan kemudahan pelacakan 
dokumen, informasi dan data 
penting dalam membantu 
proses kegiatan penilaian 
dan pemeriksaan dokumen, 
(5) Memberikan kemudahan 
pelacakan dokumen bagi ma- 
syarakat, penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan, dan 
pemerintah terkait proses 
penerbitan persetujuan ling- 
kungan, (6) Membantu para 
pengambilan keputusan da- 
lam penentuan kelayakan/ 
ketidaklayakan lingkungan 
hidup terhadap suatu ren- 
cana usaha dan/atau kegiatan, 
dan (7) Memberikan fasilitasi 
keterbukaan informasi pub- 
lik atau transparansi dalam 
proses penilaian dan peme- 
riksaan dokumen lingkungan 


7 Modul Utama Amdalnet 


(@Penapisan Otomatis 
@ asistensi Perlingkupan 


@ Amdal Digital Workspace 
@ Pemodelan Dampak Lingkungan 
@0Basis Data Dokumen Lingkungan Hidup 


@ Saran Pendapat Tanggapan Interaktif 


@RKL RPL Online 


Keterangan: 


Pembangunan modul-modul ini dilakukan secara bertahap. 


hidup yang akuntable. 
Aplikasi Amdalnet meru- 
pakan Sistem Informasi Do- 
kumen Lingkungan Hidup 
berbasis Geospasial (WebGIS) 
yang berfungsi sebagai Pusat 
Pelayanan Digitalisasi Doku- 
men Lingkungan dan Proses 
Persetujuan Lingkungan. 
Proses tahapannya meli- 
puti: (1) Penapisan Dokumen 
Lingkungan, (2) Penyusun- 
an Dokumen Lingkungan, 
(3) Penilaian/Pemeriksaan 
Dokumen Lingkungan, (5) 
Penerbitan Persetujuan Ling- 
kungan baik di Pusat maupun 
Daerah. Untuk menunjang 
tahapan proses persetujuan 
lingkungan tersebut maka 
Amdalnet menyediakan 3 
(tiga) modul utama yang 
siap operasional yaitu modul 
Penapisan Otomatis, Asis- 
tensi Pelingkupan dan Amdal 
Digital Workspace. Pemba- 
ngunan dan Pengembangan 
Sistem Informasi Dokumen 
Lingkungan Hidup Amdal- 
net disusun berdasarkan 
Architecture Enterprise (EA) 
Sistem Informasi Dokumen 
Lingkungan Hidup yang te- 
lah dibangun pada tahun 
2021. EA tersebut adalah 
rancangan desain arsitektur 
sistem informasi dokumen 
lingkungan hidup Amdalnet 
untuk pengembangan Am- 


Dra. Laksmi Widyajayanti, M.Sc 
Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan 


Farid Mohammad, ST., M.Env 
Kasubdit Pengembangan Sistem Kajian Dampak Lingkungan, Dit PDLUK 


aa 


dalnet untuk beberapa tahun 
ke depan. 

Amdalnet dikelola secara 
online/elektronik dan dapat 
diintegrasikan dengan sistem 
informasi lainnya. Amdalnet 
merupakan salah satu sis- 
tem aplikasi ENV-DSS (Envi- 
ronmental Decision Support 
System) sebagai instrument 
pelaksanaan untuk menun- 
jang efektivitas dan efisiensi 
serta pengintegrasian secara 
menyeluruh terhadap Per- 
lindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Amdalnet 
dapat diakses pada tautan 
amdalnet.menlhk.go.id, dan 
dapat digunakan oleh ber- 
bagai pihak yaitu Pemra- 
karsa (Pelaku Usaha/Peme- 
rintah), Penyusun Dokumen 
Lingkungan (Lembaga Pe- 
nyedia Jasa Penyusun Am- 
dal/Penyusun Perorangan), 
Penilai/Pemeriksa Dokumen 
Lingkungan (Komisi Penilai 
Amdal (KPA), Pakar/Tenaga 
Ahli, Tim Teknis, Penanggung 
Jawab Pemeriksaan UKL 
UPL), sektor terkait maupun 
publik/masyarakat. 

Amdalnet sebagai aplikasi 
Persetujuan Lingkungan, me- 
rupakan subsistem informasi 
dari sistem Online Single Sub- 
mission Risk Based Approach 
(OSS-RBA) Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM), 


modal 


Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup 


sehingga Sistem Informasi 
Dokumen Lingkungan Hidup 
Amdalnet harus terintegrasi 
dengan Sistem Perizinan 
Berusaha Berbasis Resiko 
OSS-RBA BKPM melalui Hub 
OSS KLHK sesuai dengan 
amanah PP 22 Tahun 2021 
tentang tentang Penyeleng- 
garaan Perlindungan dan Pe- 
ngelolaan Lingkungan Hidup. 
Pembangunan Sistem Infor- 
masi Dokumen Lingkungan 
Hidup. 

Sejak tanggal 4 Agustus 
2021, Amdalnet telah ter- 
integrasi dengan OSS-RBA 
BKPM khusus untuk layan- 
an penerbitan Persetujuan 
Lingkungan berupa Surat 
Pernyataan Pengelolaan 
Lingkungan (SPPL) secara 
Otomatis terintegrasi de- 
ngan NIB untuk kegiatan 
Resiko Rendah dan Persetu- 
juan Lingkungan berupa 
Pernyataan Kesanggupan Pe- 
ngelolaan Lingkungan Hidup 
(PKPLH) Otomatis untuk ke- 
giatan Upaya Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan 
Hidup (UKL-UPL) Resiko Me- 
nengah Rendah. Hingga saat 
ini masih dilakukan koordi- 
nasi secara intensif dengan 
tim OSS-RBA BKPM guna 
pengintegrasian Persetu- 
juan Lingkungan untuk jenis 


“Kita perlu berbangga, bahwa amdalnet merupakan sistem informasi 
dokumen lingkungan yang dibangun berdasarkan kebutuhan penilaian 
dan pemeriksaan dokumen lingkungan yang 'customized Indonesia', 
yang secara biofisik kimia,geografi dan sosial budaya sangat unik. 
Sistem ini didisain adaptif terhadap intergrasi dengan sistem informasi 
yang sudah ada dan harapannya nantinya dapat disinkronkan dengan 
yang akan dikembangkan.” 


“Transformasi digital proses persetujuan lingkungan sudah diinisiasi 
sejak tahun 2007 dengan berbagai keterbatasan pada waktu itu, 
seperti teknologi informasi yg belum secanggih sekarang. Saat ini, 
Amdalnet telah dibangun berdasarkan Enterprise Architecture (EA) dan 
berbasiskan spasial, sehingga aplikasi ini lebih terstruktur dan dapat 
menampilkan peta secara interaktif sehingga memudahkan dalam 
proses penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup.” 


net 


PELUNCURA! 


SISTEM INFORMASI DOKUF 
LINGKUNGAN HIDUP AMDA € 


usaha dan/ kegiatan dengan 
tingkat resiko Menengah 
Tinggi dan Tinggi. 

Integrasi Persetujuan 
Lingkungan melalui Am- 
dalnet dengan OSS-RBA me- 
rupakan wujud reformasi 
birokrasi pemerintah (baik 
pusat maupun daerah) da- 
lam memberikan kemudahan 
investasi bagi para pelaku 
usaha dalam pengurusan per- 
izinan berusaha dengan tetap 
mempertimbangkan prinsip 
kehati-hatian guna menja- 
min pemenuhan aspek per- 
lindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup terhadap 
kelestarian keanekaragaman 
hayati. Hal tersebut selaras 
dengan instruksi presiden 
Nomor 1 tahun 2023 tentang 
Pengarusutamaan Pelestari- 
an Keanekaragaman Hayati 
dalam Pembangunan Berke- 
lanjutan. 

Peluncuran Amdalnet 
merupakan tonggak awal 
transformasi digital proses 
persetujuan lingkungan yang 
harus dilaksanakan secara 
menyeluruh baik Pusat mau- 
pun Daerah. Penggunaan Am- 
dalnet dalam masa penginte- 
grasian/masa transisi ini, 
semua Stakeholder terkait 
proses persetujuan lingkung- 
an sudah harus mulai meng- 
gunakan Amdalnet sekaligus 
sebagai sarana pembelajaran 
dan pembiasaan penggunaan 
tools Amdalnet. Tanggung ja- 
wab, komitmen, kerjasama, 
koordinasi, kolaborasi, du- 
kungan dan partisipasi se- 
luruh user/stakeholder yang 
terlibat dalam penggunaan 
Amdalnet baik pusat maupun 
daerah ini sangat penting 
dan sangat diperlukan un- 
tuk kelancaran dan efektivi- 
tas Amdalnet sebagai “tools 
dalam percepatan proses 
persetujuan lingkungan agar 
dapat memastikan peng- 
gunaan Amdalnet berjalan 
dengan baik dan lancar. 

Persetujuan Lingkungan 
memuat komitmen atas Ren- 
cana Pengelolaan Lingkungan 
Hidup dan Rencana Peman- 
tauan Lingkungan (RKL-RPL) 
di dalam dokumen lingkung- 
an hidupnya. Transformasi 
digital proses persetujuan 
lingkungan dengan menggu- 


DOK KLHK 


nakan Amdalnet akan terus 
menerus dilakukan upaya 
pemeliharaan, penyempur- 
naan dan pengembangan 
Sistem Informasi Dokumen 
Lingkungan Hidup Amdal- 
net guna menjamin kegiatan 
yang dilakukan dapat berke- 
lanjutan dan sesuai dengan 
perkembangan teknologi 
serta mandat peraturan UU 
No. 11/2020 dan PP No. 22 
Tahun 2021. 


Pelaksanaan Amdalnet 
di Hulu Migas 

Direktur Utama PHR Jaffee 
A. Suardin menyampaikan 
bahwa peluncuran portal 
AMDAL Net merupakan sa- 
lah satu bentuk transformasi 
digital dari proses Persetu- 
juan Lingkungan. “Portal ini 
sangat membantu PHR dalam 
proses perizinan baru untuk 
mendukung kegiatan penge- 
boran 600 sumur baru dalam 
rangka mencapai target pro- 
duksi nasional,” kata Jaffee. 

Dukungan dari Kemen- 
trian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) terhadap 
target produksi PHR WK Ro- 
kan sudah terjalin semenjak 
alih kelola 9 Agustus 2021. 
Hal ini terlihat dengan te- 
lah diterimanya Persetujuan 
Lingkungan untuk kegiatan 
pengeboran setelah alih ke- 
lola oleh PT PHR WK Rokan. 
KLHK sebagai pembuat kebi- 
jakan di bidang lingkungan 
hidup telah berkoordinasi, 
melakukan pengawasan ke- 
bijakan serta melakukan 
pembinaan kepada PHR se- 
bagai pemrakarsa. Tidak ha- 
nya Persetujuan Lingkungan, 
PHR dan KLHK berkolaborasi 
untuk mendorong kepedulian 
atas pengembangan masya- 
rakat di sekitar area ope- 
rasi di bidang lingkungan 
yang difokuskan pada upaya 
perlindungan lingkungan, 
konservasi keanekaragaman 
hayati, serta peningkatan 
kesadaran masyarakat ten- 
tang pengelolaan lingkung- 
an, antara lain, Desa Energi 
Berdikari, Konservasi Gajah, 
Restorasi Mangrove, Proklim, 
Konservasi Gambut, Tahura 
Minas dan Taman Kehati & 
Ekoriparian Universitas Lan- 
cang Kuning Pekanbaru." 


Manfaat Sistem Informasi Dokumen 
Lingkungan Hidup Amdalnet, antara lain: 


1. Memberikan kemudahan proses pelayanan dokumen 
lingkungan hidup bagi setiap orang, 


2. Memberikan kemudahan dalam proses penyusunan do- 


kumen lingkungan hidup: 


3. Percepatan proses penilaian dan pemeriksaan doku- 


men lingkungan hidup: 


4. Memberikan kemudahan pelacakan dokumen, informa- 
si dan data penting dalam membantu proses kegiatan 
penilaian dan pemeriksaan dokumen, 


5. Memberikan kemudahan pelacakan dokumen bagi ma- 
syarakat, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, 
dan pemerintah terkait proses penerbitan persetujuan 


lingkungan: 


» 


. Membantu para pengambilan keputusan dalam penen- 


tuan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup terha- 
dap suatu rencana usaha dan/atau kegiatan: dan 


7. Memberikan fasilitasi keterbukaan informasi publik atau 
transparansi dalam proses penilaian dan pemeriksaan 
dokumen lingkungan hidup yang akuntable. 


4 


RABU, 8 FEBRUARI 2023 


POLITIK & HUKUM 


Permohonan Lukas Ditolak 


Penolakan itu karena fasilitas medis 
di Indonesia masih memadai 
untuk memeriksa Lukas. 


Canora Yuri Nuratam 
redaksi@mediaindonesia.com 


OMISI Pemberan- 
tasan Korupsi (KPK) 
menolak permin- 
taan Gubernur non- 
aktif Papua Lukas Enembe 
(LE) untuk berobat ke Singa- 
pura. Keputusan itu diambil 
setelah rapat dengan perwa- 
kilan Kementerian Kesehatan, 
tim Ikatan Dokter Indonesia 
(IDI), dokter rumah tahan- 
an (rutan), dan tim dokter 


dari Rumah Sakit Pusat Ang- 
katan Darat (RSPAD) Gatot 
Soebroto. 

“Dari diskusi dan analisis 
mengenai kesehatan dari ter- 
sangka LE (Lukas Enembe) ini 
tentu menjadi pegangan KPK 
adalah pendapat dari tim me- 
dis,” kata juru bicara bidang 
penindakan KPK Ali Fikri di 
Gedung Merah Putih KPK, 
Jakarta Selatan, kemarin. 

“Pendapat kemudian yang 
menjadi kesimpulan dari hasil 
rapat koordinasi tersebut 


tidak perlu kemudian dirujuk 
ke rumah sakit sebagaimana 
permintaan dari tersangka LE 
di Singapura.” 

Penolakan itu karena fasili- 
tas medis di Indonesia masih 
memadai untuk memeriksa 
Lukas. Ali enggan memerinci 
detail penyakitnya. Namun, 
IDI menyatakan orang no- 
mor satu di Papua itu bisa 
menjalankan seluruh proses 
hukum di KPK. 

“Dia (Lukas) punya ke- 
sadaran penuh. Artinya, 
berkomunikasi, bisa dilaku- 
kan pemeriksaan, termasuk 
fit to trial bisa dilakukan 
pemeriksaan-pemeriksaan 
untuk kepentingan hukum,” 
ujar Ali. 


Ali mengungkapkan peme- 
riksaan kesehatan Lukas oleh 
tim dokter dilakukan empat 
kali sehari. “Setiap harinya, 
tim dokter KPK melakukan 
pemeriksaan kesehatan dan 
pemantauan serta pelaporan 
empat kali sehari oleh petugas 
rutan atas diri tersangka LE,” 
kata Ali. 

Ali mengatakan berdasar- 
kan catatan medisnya, Lukas 
dinyatakan dalam keadaan 
baik dan sehat. Dia juga bisa 
beraktivitas normal di rutan. 


Geledah 

Dalam pengembangan ka- 
sus, KPK memeriksa sejumlah 
saksi pada Senin (6/2). Dari 
perwakilan PT Aiwondeni 


Permai Farida Lilita Row, KPK 
mendalami dugaan peru- 
sahaannya dipinjam guna 
mengikuti proyek di Papua. 

Sementara itu, Pelaksana 
Harian (Plh) Gubernur Papua 
yang juga Sekda Papua Ridwan 
Rumasukun dimintai kete- 
rangan tentang pihak-pihak 
yang diduga memengaruhi 
Lukas. Ali enggan memerinci 
lebih lanjut identitas pihak 
yang diyakini memengaruhi 
Lukas. 

Di samping itu, KPK mela- 
kukan penggeledahan kantor 
Pekerjaan Umum (PU) Papua 
untuk mencari barang bukti. 
Dari penggeledahan itu KPK 
mengamankan sejumlah ber- 
kas. Tidak hanya itu, KPK 


juga menyita mobil Toyota 
Fortuner. “Tim penyidik me- 
lakukan penyitaan satu mobil 
jenis Toyota Fortuner dari 
salah satu saksi yang diduga 
memiliki hubungan langsung 
dengan perkara ini,” kata 
Ali. 

Ali mengaku telah ber- 
koordinasi dengan Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia 
(Komnas HAM). 

“Kami juga berkoordinasi 
dengan Komnas HAM. Kami 
menjunjung tinggi HAM, asas 
praduga tak bersalah,” kata 
Ali. 

Ali mengaku bingung de- 
ngan aduan dalam pena- 
nganan kasus Lukas di Kom- 
nas HAM. Pasalnya, tersangka 


MEDIA 
INDONESIA 


suap itu tidak mengeluh di 
rumah tahanan (rutan). 

“Adanya keluhan dan 
lain-lain kami sampaikan 
bahwa tidak ada keluhan,” 
ucap Ali. 

Sebelumnya, Ketua Komnas 
HAM Atnike Nova Sigiro me- 
ngatakan telah merespons 
aduan keluarga Lukas. Atnike 
menyampaikan pihaknya 
memberikan atensi terhadap 
kondisi kesehatan Lukas serta 
memberikan layanan dan 
akses kesehatan. 

“Komnas HAM menghor- 
mati proses hukum yang se- 
dang ditempuh saat ini terkait 
dugaan korupsi yang men- 
jadi kewenangan KPK,” ujar 
Atnike, Jumat (3/2). (P-5) 


Presiden Pastikan 
Pemberantasan Korupsi 
tidak Surut 


PRESIDEN Joko Widodo menegaskan komitmen 
pemerintah terhadap pemberantasan korupsi 
tidak pernah surut. “Saya tegaskan kembali, 
saya tidak akan pernah memberikan toleransi 
sedikit pun kepada pelaku tindak pidana ko- 
rupsi,” tegas Jokowi seusai memimpin rapat 
terbatas yang dihadiri Menteri Koordinator 
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud 
MD, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ketua Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, dan 
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Istana 
Merdeka, Jakarta, kemarin. 

Ia meminta aparat penegak hukum men- 
dukung komitmen itu dengan melakukan 
penindakan tegas terhadap semua pelaku keja- 
hatan rasuah tanpa pandang bulu. “Pemerintah 
tidak akan campur tangan terhadap penegakan 
hukum dan aparat penegak hukum harus profe- 
sional dan sesuai dengan hukum yang berlaku,” 
jelas Jokowi. 

Penegasan yang disampaikan Presiden tidak 
terlepas dari anjloknya indeks persepsi korupsi 
(IPK) Indonesia, dari 38 menjadi 34 poin. Jokowi 
mengaku mengikuti secara cermat sejumlah ha- 
sil survei dan laporan sebagai bahan masukan 
untuk perbaikan, seperti indeks demokrasi 
Indonesia, indeks persepsi korupsi, indeks ne- 
gara hukum, dan global competitiveness index. 


“Indeks persepsi korupsi yang diterbitkan 
beberapa hari lalu menjadi masukan bagi pe- 
merintah dan aparat penegak hukum untuk 
memperbaiki diri,” tandasnya. 

Terkait dengan pengejaran para pelaku tin- 
dak pidana korupsi, termasuk Harun Masiku, 
Presiden meyakini KPK pasti akan langsung 
menangkap para penjahat tersebut. “Ada yang be- 
lum ketemu setahun, tapi yang baru enam bulan 
sudah ketemu kan juga ada. Kalau memang ba- 
rangnya ada, ya pasti ditemukan,” ujar Jokowi. 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK 
Firli Bahuri menjelaskan berbagai upaya telah 
dilakukan demi menemukan para koruptor 
yang masuk ke daftar pencarian orang (DPO). 
Namun, ia mengakui pihaknya kadang mene- 
mui kendala di lapangan. Contohnya, ketika 
hendak menangkap Paulus Tannos alias Thian 
Po Tjhin, tersangka kasus pengadaan paket KTP 
elektronik di Kementerian Dalam Negeri. 

“Saat itu, kita lakukan upaya penangkapan, 
yang bersangkutan namanya sudah berubah. 
Sementara itu, penangkapan terhadap seorang 
itu harus berdasarkan hukum sehingga kalau 
di awal namanya adalah PT, kemudian saat 
dilakukan upaya penangkapan namanya sudah 
berubah jadi TPT, ini tentu akan menyulitkan 
kita,” jelasnya. (Pra/P-5) 


PA 
NE 


"3 


Pn S 


MI/ADAM DWI 
SITUASI TERKINI PAPUA: Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri berjalan keluar seusai melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan 
KPK dan pejabat Badan Intelijen Negara (BIN), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin. Rapat tersebut mendengarkan laporan 
mengenai situasi terkini di Papua setelah ditangkapnya Gubernur Papua Lukas Enembe. 


RUU PROLEGNAS 


Menanti Terobosan Wakil Ketua MA Baru 


PRIORITAS: Anggota 
Badan Legislasi DPR 
Firman Subagyo (kiri) 
bersama peneliti 
Formappi Lucius 
Karus berbicara 
dalam diskusi Forum 
Legislasi di kompleks 
parlemen, Senayan, 
Jakarta, kemarin. 
Diskusi membahas 
menakar ketercapaian 
target RUU Prolegnas 
Prioritas pada 2023 
yang sebelumnya DPR 
telah menyetujui 

39 RUU masuk daftar 
prolegnas prioritas. 


MI/SUSANTO 


SIDANG paripurna khusus Mahkamah 
Agung (MA) memutuskan Sunarto sebagai 
Wakil Ketua MA Bidang Yudisial terpi- 
lih menggantikan Andi Samsan Nganro 
yang memasuki masa purnabakti bulan 
ini. Salah satu pekerjaan rumah yang 
dihadapinya ialah melakukan terobosan 
dalam rangka percepatan penyelesaian 
perkara. 

Sunarto terpilih setelah mendapat 27 
suara, mengalahkan tiga kandidat hakim 
agung lainnya, yakni Yulius (12 suara), 
Haswandi (3 suara), dan Suryajaya (2 
suara). Sebanyak 45 hakim agung terdaf- 
tar sebagai peserta pemilihan, termasuk 
Ketua MA M Syarifuddin. 

Kendati demikian, Syarifuddin memu- 
tuskan abstain demi menjaga netralitasnya 
sebagai Ketua MA yang harus mengayomi 
dan memimpin jajarannya. “Izinkan saya 


untuk tidak menggunakan hak saya untuk 
memilih. Siapa pun nanti yang terpilih, 
itulah pilihan saya,” katanya di Ruang 
Kusumah Atmaja, Kompleks MA, Jakarta, 
kemarin. 

Syarifuddin mengingatkan Sunarto 
jumlah perkara yang masuk ke MA selalu 
meningkat tiap tahunnya, kecuali saat 
pandemi covid-19. Pada 2022, perkara 
yang masuk mengalami peningkatan 
hingga 46,33Yo. “Kepada Wakil Ketua MA 
Bidang Yudisial yang baru, saya berpesan 
agar senantiasa melakukan inovasi dan 
perubahan yang mendorong pada upaya 
percepatan penyelesaian perkara di MA 
melalui pemanfaatan teknologi infor- 
masi,” ujarnya. 

Dalam sambutannya, Sunarto mene- 
gaskan tidak ada kampanye hitam yang 
digunakan para kandidat selama proses 


pencalonan Wakil Ketua MA Bidang 
Yudisial. Ia menyebut pemilihan yang 
berlangsung kemarin merupakan ajang 
silaturahim di antara hakim agung. 

Lebih lanjut, pengalaman Sunarto be- 
kerja dengan Syarifuddin selama 4 tahun 
lebih menjadi bekal untuk memperlancar 
pekerjaan di posisi barunya. Ia meminta 
para hakim agung untuk terus mengawasi, 
mengoreksi, dan mengkritik kinerjanya. 

Peneliti Indonesia Judicial Research 
Society (JRS) Muhammad Rizaldi meminta 
Sunarto untuk mengembalikan tugas dan 
fungsi MA sebagai pengadilan terakhir. 
“MA harus berani menolak menangani 
perkara-perkara yang merupakan kom- 
petensi judex facti di pengadilan negeri 
dan pengadilan tinggi yang memeriksa 
fakta,” katanya kepada Media Indonesia, 
kemarin. (Tri/P-5) 


RALAT PENGUMUMAN 
PELELANGAN 
Sehubungan dengan penayangan 
Pengumuman Pelelangan dari TWWHA JO 
di Harian Media Indonesia, halaman 5, 
pada tanggal 7 Februari 2023, terdapat 

kesalahan pada : 

Tertulis: 

-Kolom ke empat dengan Judul 
Golongan Usaha 


- C. Penyerahan Pendaftaran: 
- Waktu:7 — 9 Januari 
pukul 09.00 s/d 15.00 WIB 


2023 


Seharusnya: 
- Kolom ke empat dengan Judul Durasi 
Pekerjaan 
- C. Penyerahan Pendaftaran: 
- Waktu :8 - 10 Februari 2023 
pukul 09.00 s/d 15.00 WIB 


Demikian ralat ini kami sampaikan. 


Menerima Materi 
dalam Bentuk Digital 


- Adobe Illustrator 10/CS1-3 
- Adobe Photoshop 7.0/CS 1-3 
- Adobe Indesign CS1-3 
- Macromedia Freehand 10/MX 


Aplikasi/Software 
yang kami rekomendasikan 
Untuk pemasangan iklan 
di Harian Media Indonesia: 


(format warna CMYK, kalau 
ukurannya harus real siz 


. .. e “. “ 

Ae . 02. : xx 21 

.: “ KY Ne La F 
oz2 2 3 MEDIA 

es 23. : INDONESIA 


we connect 


pekerjaan sebagai berikut: 
Nama Pekerjaan 


PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) sebagai operator dan pemilik jaringan pipa gas dari Grissik-Duri dan Grissik-Singapura, 
dengan ini mengundang perusahaan-perusahaan yang memiliki kualifikasi untuk mengajukan minatnya dalam penyediaan 


: Pekerjaan Perbaikan Pipe Exposed KP 83, KP 131.4 dengan metode pembuatan saluran baru dan 


ter COnneet ay 


6. PENGUMUMAN LELANG | | & PENGUMUMAN LELANG 


PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) sebagai operator dan pemilik jaringan pipa gas dari Grissik-Duri dan Grissik-Singapura, 
dengan ini mengundang perusahaan-perusahaan yang memiliki kualifikasi untuk mengajukan minatnya dalam penyediaan pekerjaan 
sebagai berikut: 
Nama Pekerjaan 


: Pipeline Repair— RLA GD Pipeline Result 


pekerjaan abrasi di KP 135.5 
: 2023/42/17 
1 a. Perbaikan pipe exposed KP 83: Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi 
b. Perbaikan pipe exposed KP 131.4: Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi 
c. Pekerjaan abrasi KP 135.5: Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. 
: Maksimal 153 (seratus lima puluh tiga) hari kalender 
: Perusahaan yang memiliki pengalaman dalam konstruksi sipil minimal 1 (satu) pekerjaan dalam 
5 (lima) tahun terakhir yang berdomisili dan beroperasi di Indonesia 
"1. Perbaikan pipe exposed KP 83 & KP 131.4 
a. Pembuatan saluran baru 
b. Penimbunan saluran lama 
2.Pekerjaan abrasi KP 135.5 
a. Pembuatan sandbag (cement dan pasir) 
b. Pemasangan kayu cerucuk 
c. Penyusunan sandbag 
Formulir Pendaftaran Lelang (Bid Registration Form) dapat diunduh di website TGI www.tgi.co.id dan mengirimkan Formulir 
Pendaftaran Lelang yang sudah diisi melalui email di TenderTGI@tgi.co.id pada periode tanggal 9, 10 dan 13 Februari 2023 
paling lambat pukul 16.00 WIB. 


Nomor Proyek 
Lokasi 


Periode Pelaksanaan 
Kualifikasi Perusahaan 


Lingkup Pekerjaan 


Proposal Lelang yang telah diisi dengan lengkap beserta lampiran syarat-syarat lelang dikirimkan paling lambat pada tanggal 
2 Maret 2023 pukul 16.00 WIB melalui layanan penyimpanan online yang diberi kata sandi/password dan diinfokan 
ke TenderTGI@tgi.co.id dengan Judul/Subject : Dokumen Penawaran Perbaikan Pipe Exposed KP 83, KP 131.4 dan 
Abrasi KP 135.5— Nama Perusahaan yang terdiri atas 2 (dua) link terpisah yaitu : 


1. Proposal Administrasi dan Teknis (Sampul 1) 
2. Proposal Harga (Sampul 2) 
Proposal Lelang tersebut ditujukan ke : 
PANITIA LELANG 
Pekerjaan Perbaikan Pipe Exposed KP 83, KP 131.4 dengan metode pembuatan saluran baru 
dan pekerjaan abrasi di KP 135.5 
PT TRANSPORTASI GAS INDONESIA 
Jl Kebon Sirih Raya No. 1 
Jakarta Pusat—10340 
Proposal Lelang yang dimasukkan sesudah jam dan hari yang telah disebutkan di atas tidak akan diterima. 
Informasi lebih lengkap dapat menghubungi Tender Committee — PT Transportasi Gas Indonesia, email: TenderTGI@tgi.co.id 
Jakarta, 8 Februari 2023 
PANITIA LELANG 
PT TRANSPORTASI GAS INDONESIA 


Nomor Proyek 

Lokasi 

Periode Pelaksanaan 
Kualifikasi Perusahaan 


: 2023/33/6 

: 10 (sepuluh) titik pada ruas pipa jalur Grissik — Duri Propinsi Sumatera Selatan, Jambi dan Riau. 

: Maksimal 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender 

: Perusahaan yang memiliki pengalaman minimal 1 (satu) kali pekerjaan perbaikan pipa menggunakan 
composite repair dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir di industri Migas yang berdomisili dan 
beroperasi di Indonesia 

: 1. Lingkup Pekerjaan Umum yang meliputi perijinan kerja, mengikuti kebijakan TGI terkait protokol 

kesehatan Covid-19, dan penyusunan jadwal rencana kerja: 

2. Pekerjaan Persiapan meliputi site survey, review data/dokumen, mobilisasi dan demobilisasi pekerja 
dan peralatan: 

3. Pekerjaan Pengadaan Material Composite Reinforcement meliputi termasuk di dalamnya : Asessories, 
peralatan khusus, spesifikasi material, MSDS, instruction manual, masa kadaluwarsa, sertifikat, 
standard & code dan dokumen pendukung, pengiriman material onsite dan biaya pemasangan: 

4. Pekerjaan instalasi/pemasangan (Reinforcement) meliputi excavation, backfilling, pemasangan shoring, 
pemasangan shelter, pemasangan signage, marking menggunakan GPS, NDT dan sewa peralatan 
pendukung lainnya: 

5. Pekerjaan pelaporan, dokumentasi dan final presentasi meliputi laporan daily, weekly, laporan akhir, 
update as built drawing, dokumentasi dan materi presentasi. 


Formulir Pendaftaran Lelang (Bid Registration Form) dapat diunduh di website TGI www.tgi.co.id dan mengirimkan Formulir 


Lingkup Pekerjaan 


Pendaftaran Lelang yang sudah diisi melalui email di TenderTGI@tgi.co.id pada periode tanggal 9, 10 dan 13 Februari 2023 paling 
lambat pukul 16.00 WIB. 


Proposal Lelang yang telah diisi dengan lengkap beserta lampiran syarat-syarat lelang dikirimkan paling lambat pada tanggal 2 Maret 
2023 pukul 16.00 WIB melalui layanan penyimpanan online yang diberi kata sandi/password dan diinfokan ke TenderTGI.tgi.co.id 
dengan Judul/Subject : Dokumen Penawaran Pipeline Repair — RLA GD Pipeline Result — Nama Perusahaan yang terdiri atas 
2 (dua) link terpisah yaitu : 
1. Proposal Administrasi dan Teknis (Sampul 1) 
2. Proposal Harga (Sampul 2) 
Proposal Lelang tersebut ditujukan ke : 
PANITIA LELANG 
Pipeline Repair — RLA GD Pipeline Result 
PT TRANSPORTASI GAS INDONESIA 
Jl Kebon Sirih Raya No. 1 
Jakarta Pusat—10340 
Proposal Lelang yang dimasukkan sesudah jam dan hari yang telah disebutkan di atas tidak akan diterima. 
Informasi lebih lengkap dapat menghubungi Tender Committee — PT Transportasi Gas Indonesia, email: TenderTGI@tgi.co.id 
Jakarta, 8 Februari 2023 
PANITIA LELANG 
PT TRANSPORTASI GAS INDONESIA 


MEDIA 
INDONESIA 


Hoaks 
Rawan 
Marak 
oleh Tiga 
Fenomena 


ADA tiga fenomena baru yang terjadi 
di media. Fenomena tersebut, menu- 
rut Polri, berpotensi membuat hoaks 
meningkat di tengah perhelatan Pe- 
milu 2024. 

“Pertama, karena konvergensi me- 
dia,” kata Kadiv Humas Mabes Polri 
Irjen Dedi Prasetyo dalam rangkaian 
peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 
2023, kemarin. 

Dedi mengatakan konvergensi mem- 
buat pemilik media massa memiliki 
lebih dari satu jenis media. Berita bisa 
saja tersebar tanpa verifikasi sehingga 
menjadi hoaks di berbagai kanal. 

“Fenomena kedua, adanya citizen 
journalism ketika setiap orang bisa 
menjadi pembuat media yang a- 
khirnya tersebar tanpa mengecek 
kebenaran terlebih dahulu,” ujar Dedi. 

Ia menyebut fenomena ketiga ialah 
viralogi, yakni pemberitaan tersebar 
dengan cepat. Dampaknya, masyara- 
kat tidak punya cukup waktu untuk 
memilah dan mengonfirmasi berita 
tersebut. 


“Beberapa kejadian, 
seperti ancaman 
ular kobra, ancaman 
terhadap calon 
anggota DPD 
Bengkulu, ini harus 
dicermati dengan 
serius.” 

Ridwan Habib 


Direktur The Indonesia Intelligence 
Institute 


“Oleh sebab itu, konten positif yang 
disertai fakta kebenaran harus lebih 
banyak memenuhi ruang digital,” 
papar jenderal bintang dua itu. 

Menurut Dedi, kehadiran konten 
positif berfungsi menekan konten 
negatif. Edukasi kepada masyarakat 
juga harus dimasifkan agar memiliki 
kemampuan dalam memilah, me- 
milih, dan mengonfirmasi informasi. 

Di tengah naiknya suhu politik, 
Polri juga berharap insan pers meng- 
hadirkan kesejukan. Dedi menu- 
turkan Polri dan Dewan Pers telah 
memiliki nota kesepahaman terkait 
perlindungan kemerdekaan pers. 

Perjanjian kerja sama (PKS) antara 
Bareskrim Polri dan Dewan Pers yang 
diteken pada Kamis (10/11/2022) me- 
mastikan tidak ada lagi kriminalisasi 
terhadap wartawan saat bertugas. 

Direktur The Indonesia Intelligence 
Institute Ridwan Habib mengingat- 
kan dinamika menjelang Pemilu 
2024 akan sangat ketat dan dinamis. 
Aparat perlu meningkatkan ke- 
waspadaan keamanan. Saat ini pun 
gangguan keamanan karena politik 
kebencian sudah mulai terjadi. 

“Beberapa kejadian, seperti an- 
caman ular kobra, ancaman terha- 
dap calon anggota DPD Bengkulu, ini 
harus dicermati dengan serius jadi 
perhatian khusus aparat intelijen 
kita atau aparat keamanan kita,” ujar 
RidIwan. 

Kewaspadaan yang sedini mung- 
kin, menurut Ridlwan, diperlukan 
untuk mencegah politik identitas dan 
politik kebencian di tengah masyara- 
kat. (Teo/P-2) 


2 PEMILU 2024 


RABU, 8 FEBRUARI 2023 5 


TAI LAMA, PA 
Lin BESAR, pe ATP 


HANYA TUJUH 
PARTAI YANG 
LOLOS AMBANG 
BATAS: Peneliti LSI 
Denny JA, Ardian Sopa 
(kanan), didampingi 
moderator saat 
memaparkan hasil 
survei Partai Lama, 
Partai Baru, Partai 
Besar, dan Partai Gurem 
di Jakarta, kemarin. 
Dalam paparannya, 
hanya ada tujuh partai 
politik yang lolos 
ambang batas pada 
Pemilu 2024, yaitu 
PDIP, Golkar, Gerindra, 
PKB, Demokrat, PKS, 
dan NasDem. 


MI/MOH IRFAN 


DKPP diharapkan 
dapat menjalankan 
tugasnya semaksimal 
mungkin pada 

sidang yang akan 
dilaksanakan hari ini. 


Diza Siarira Warboyo 


redaksi@mediaindonesia.com 


ERAN Badan Pengawas Pemilihan 
Umum (Bawaslu) dipertanyakan di 
tengah merebaknya isu besar terkait 
dugaan kecurangan dan pelanggaran 
kode etik dalam tahapan Pemilu 2024. Se- 
jumlah mantan komisioner penyelenggara 
menyayangkan sikap Bawaslu yang pasif. 

Komisioner KPU RI masa periode 2001-2007 
Ramlan Surbakti dalam sebuah diskusi yang 
diinisiasi Sahabat ICW, kemarin, mengatakan 
ada indikasi adu kekuatan antarlembaga dan 
institusi. Apalagi ditambah dengan bungkam- 
nya Bawaslu di tengah isu yang cukup serius 
tersebut. 

“Ini dugaan, ya. Ini sepertinya ada adu 
kekuatan karena Bawaslu yang ada di se- 
luruh kota/kabupaten di seluruh Indonesia 
tidak melihat ini (dugaan pelanggaran oleh 


komisioner KPU). Padahal, sudah jelas-jelas 
itu KPU kabupaten/kota melaporkan. Ada 
apa?” tegasnya. 

Pendapat Ramlan diamini mantan Ketua 
Bawaslu periode 2010-2012, Bambang Wido- 
do. Dalam pernyataannya, ia juga menya- 
yangkan sikap Bawaslu yang kurang proaktif 
menjalankan tugas sebagai salah satu instru- 
men penyelenggara pemilu. 

Malah masyarakat sipil yang aktif mencari 
dan mencermati bukti-bukti kemudian meng- 
adu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilu (DKPP). 

“Saya justru prihatin kenapa itu (mencari 
bukti-bukti) tidak datang dari Bawaslu. Itu 
pertanyaan saya. Dia punya instrumen, pu- 
nya undang-undang, punya aparat sampai 
ke daerah-daerah. Tapi saya tidak melihat 
satu gerakan pun yang bergerak tentang ini. 
Ini meresahkan saya,” ujar Bambang dalam 
forum diskusi yang sama. 


Para mantan komisioner penyelenggara 
pemilu tersebut berharap DKPP dapat men- 
jalankan tugasnya semaksimal mungkin pada 
sidang yang akan dilaksanakan hari ini. 

Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangi- 
he, Jack Stephen Seba, membuat aduan de- 
ngan diwakili Koalisi Masyarakat Sipil Kawal 
Pemilu Bersih pada 21 Desember 2022 lalu. 
Aduan tersebut terkait dugaan pelanggaran 
prosedur verifikasi berkas pemilu. 

Dalam aduannya, Jack melaporkan komisi- 
oner KPU Idham Holik bersama sembilan 
komisioner KPU daerah. Selain dugaan 
pelanggaran, terdapat pula laporan terkait 
dugaan intimidasi terhadap anggota KPU 
daerah. 

Adapun bentuk pelanggaran yang dimak- 
sudkan ialah dugaan manipulasi data partai 
calon politik peserta Pemilu 2024. Diduga para 
teradu yang merupakan anggota KPU terse- 
but secara sengaja mengganti status tidak 


Sikap Pasif Bawaslu 
eresahkan 


memenuhi syarat (TMS) menjadi memenuhi 
syarat (MS) untuk verifikasi berkas beberapa 
parpol tertentu. 


Terbuka 

Sekretaris DKPP Yudia Ramli mengata- 
kan agenda sidang perkara Nomor 10-PKE- 
DKPP/I/2023 tersebut ialah mendengarkan 
keterangan pengadu dan teradu serta saksi- 
saksi atau pihak terkait. 

“DKPP telah memanggil semua pihak secara 
patut, yakni lima hari sebelum sidang peme- 
riksaan digelar,” papar Yudia. 

Ia menambahkan sidang kode etik itu 
bersifat terbuka untuk umum. Yudia juga 
mengungkapkan bahwa DKPP akan menyiar- 
kan sidang ini melalui akun Facebook DKPP, @ 
medsosdkpp, dan akun Youtube DKPP. 

“Sehingga masyarakat dan media massa 
dapat menyaksikan langsung jalannya sidang 
pemeriksaan ini,” pungkasnya. (Ykb/P-2) 


PKB Bermanuver 
Sindir Sikap Gerindra 


MANUVER Partai Kebangkitan Bangsa 
(PKB) yang mendekati Partai Golkar dipan- 
dang pengamat politik Ujang Komarudin 
sebagai taktik menaikkan posisi tawar 
terhadap Gerindra. Hal itu lantaran Ketua 
Umum Gerindra Prabowo Subianto maju 
mundur menetapkan posisi calon wakil 
presiden (cawapres) untuk diduduki Ketua 
Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin). 

“Cawapres bagi Cak Imin dengan Ge- 
rindra itu harga mati. Maka itu, mau tidak 
mau Cak Imin harus jadi cawapres hingga 
saat ini belum ada kejelasan,” ujar Ujang 
ketika dihubungi, kemarin. 

Ujang sekaligus menekankan bahwa 
langkah yang diambil PKB sarat akan 
sindiran kepada Gerindra yang masih 
bimbang dalam penetapan cawapres dari 
partai usungan Gus Dur itu. Padahal, PKB 
sudah berulang kali mengingatkan ten- 
tang amanat Ijtimak Ulama Nusantara. 

“Beberapa waktu lalu PKB telah mela- 
kukan Ijtimak Ulama Nusantara dengan 
Dewan Syura PKB. Hasil rumusannya 
memberikan kesempatan Cak Imin men- 
cawapres hingga batas sebelum (bulan) 
puasa.” kata Ujang. 

Seandainya koalisi capres dan cawapres 
antara Prabowo dan Cak Imin tidak jadi 
terbentuk, Ujang memperkirakan Cak Imin 
bersama PKB akan beraliansi dengan partai 


yang memiliki tingkat kemenangan tinggi. 

Di sisi lain, Ujang mengatakan Koalisi 
Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri atas 
Golkar, PAN, dan PPP akan tetap dalam 
komposisi yang sama. Perubahan yang 
terjadi lebih mungkin penambahan partai 
koalisi seperti Perindo yang digadang- 
gadang akan bergabung ke KIB. 

Golkar bersilaturahim dengan Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS), kemarin, lalu di- 
lanjutkan dengan PKB pada Jumat (10/2). 
Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono me- 
ngatakan silaturahim itu tidak mengubah 
sikap tegas Golkar untuk tetap bersama KIB. 

Di pihak lain, Wakil Ketua Umum (Wa- 
ketum) NasDem Ahmad Ali kurang antu- 
sias menanggapi ajakan Partai Demokrat 
membuka Sekretariat Perubahan (Sekper). 

“Kalau dalam pemikiran saya, logikanya 
itu adalah ketika pembentukan sekretariat 
bersama atau kantor bersama atau kantor 
pemenangan Koalisi Perubahan harus 
diawali koalisi dulu, kan, terbentuk dulu 
koalisinya, baru kemudian kita resmikan 
(Sekper),” kata Ali. 

Deklarasi Koalisi Perubahan juga diperlu- 
kan untuk menyambut partai lain ikut ber- 
gabung. Menurut Ali, salah satu partai yang 
sudah menyatakan niat bergabungialah Par- 
tai Ummat karena turut mendukung Anies 
Baswedan sebagai calon presiden. (MGN/P-2) 


Alokasi Kursi Dapil DPRD 
Kabupaten/Kota Berubah 


KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI 
menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) ten- 
tang Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alo- 
kasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi 
dan DPRD Kabupaten/Kota, kemarin. 

Secara demografis, jumlah pendu- 
duk di beberapa dapil kemungkinan 
berkurang atau bertambah sejak dapil 
tersebut ditetapkan DPR pada 2017 silam. 
Meski begitu, KPU menetapkan kursi di 
dapil-dapil DPR RI dan DPRD provinsi ti- 
dak berubah sesuai dengan kesepakatan 
bersama DPR dan Kementerian Dalam 
Negeri (Kemendagri). 

Komisioner KPU RI Idham Holik mem- 
beberkan perubahan hanya terjadi pada 
alokasi kursi di beberapa dapil DPRD 
kabupaten/kota. Perubahan terjadi 
lantaran adanya perubahan jumlah 


penduduk berdasarkan kependudukan 
per kecamatan (DAK2) semester I dari 
Kemendagri. 

Hal itu berdasarkan Keputusan KPU 
RI No 457 Tahun 2022. “Ada 42 kabu- 
paten/kota di 24 Provinsi yang alokasi 
kursinya bertambah yang masing-ma- 
sing lima kursi di setiap kabupaten/ 
kotanya dan begitu juga sebaliknya, ada 
yang berkurang masing-masing lima 
kursi,” ungkap Idham kepada Media 
Indonesia. 

Kemudian, kata Idham, sebanyak dela- 
pan kabupaten/kota di lima provinsi yang 
alokasi kursi DPRD kabupaten/kotanya 
berkurang lima kursi. Untuk wilayah 
daerah otonomi baru (DOB) Papua, tiap 
provinsi di wilayah tersebut kebagian 
tiga kursi DPR. Kemudian untuk DPRD, 


Provinsi Papua Selatan dijatah 35 kursi, 
Papua Tengah 45 kursi, Papua Pegunung- 
an 45 kursi, dan Papua Barat Daya seba- 
nyak 35 kursi. 

Direktur Eksekutif Perkumpulan un- 
tuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) 
Khoirunnisa Nur Agustyati menilai PKPU 
Dapil belum menjalankan keputusan 
Mahkamah Konstitusi (MK). 

Keputusan MK dalam uji materi UU 
Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan ke- 
wenangan penataan dapil dan jumlah 
alokasi kursi DPR dan DPRD dikemba- 
likan ke KPU RI. MK pun membatalkan 
Lampiran III dan IV UU Pemilu yang 
berisi rincian dapil. 

“Di putusan MK jelas sekali bahwa 
perlu ada penataan dapil,” tegas Ninis, 
sapaan akrabnya. 

Ninis merasa KPU RI tak mempelajari 
putusan MK secara detail bahwa perlu 
adanya evaluasi pada daerah pemilihan 
oleh KPU. Ia mengingatkan Lampiran III 
dan Lampiran IV UU Pemilu tidak memi- 
liki kekuatan hukum mengikat karena 
terdapat permasalahan. (Ykb/P-2) 


BANK INDONESIA 


PENGUMUMAN TENDER 
No. 25/4/DPS-PPn1/Peng/B tanggal 7 Februari 2023 
Bank Indonesia akan melaksanakan Tender Pengadaan Pekerjaan Building Management di Menara Radius Prawiro (MRP), Menara Sjafruddin Prawiranegara (MSP), 
Gedung Thamrin dan Power House KOPERBI Jakarta, dengan nomor Pengadaan RFO:17814, melalui website aplikasi e-Procurement Bank Indonesia 


(https://eprocurement.bi.go.id), dengan ketentuan sebagai berikut : 


1. Pagu anggaran Pekerjaan ini sebesar Rp28.563.639.990,00 sudah termasuk PPN 11Yo. 


2. Persyaratan Calon Peserta Tender, terdiri dari : 


. Perusahaan merupakan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan 


Republik Indonesia. 


. Perusahaan memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun sebagai Building Management / Facility Management dengan nilai pekerjaan minimal 
Rp4.800.000.000,00 dalam satu kontrak per tahun yang dibuktikan dengan fotokopi kontrak/perjanjian atau dokumen sejenis lainnya. 

. Perusahaan memiliki sertifikat atau tanda kepesertaan BPJS, ISO 9001, OHSAS 18001/ISO 45001. 

. Perusahaan memiliki sertifikat badan usaha dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) bidang jasa Real Estate (kode: 4.00) dan/atau bidang 


Management Property (kode: 4.00.04). 


. Perusahaan mempunyai Laporan Keuangan minimal tahun 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini minimal wajar dengan 


pengecualian. 

. Perusahaan telah memenuhi perpajakan tahun 2021. 

. Perusahaan : 
i. Tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan, 
ii. Tidak sedang dihentikan sementara kegiatan usahanya, 


iii. Memiliki sumber daya manusia/tenaga ahli, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan penyediaan barang dan/atau jasa, 
iv. Tidak dalam masa pengenaan sanksi untuk dapat mengikuti pengadaan di Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia, 


vV. Memiliki kantor beserta fasilitas pendukungnya yang dikelola sendiri, dan 


vi. Seluruh dokumen yang disampaikan dan/atau diunggah pada aplikasi e-Procurement Bank Indonesia adalah benar dan merupakan copy dokumen asli. 
. Perusahaan telah terdaftar sebagai rekanan Bank Indonesia pada aplikasi e-Procurement Bank Indonesia. Bagi yang belum terdaftar dalam aplikasi e-Procurement 
Bank Indonesia, dapat mendaftar sebagai rekanan Bank Indonesia secara online melalui https://eprocurement.bi.go.id. 
. Pendaftaran calon peserta Tender dilakukan melalui https://eprocurement.bi.go.id dengan batas waktu pendaftaran ditetapkan mulai tanggal 8 Februari s.d. 
15 Februari 2023, dengan melengkapi dokumen pendaftaran calon peserta Tender dan diunggah ke https://eprocurement.bi.go.id yang terdiri dari: 
. Scanasli surat permohonan untuk menjadi Peserta Tender yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur/Pimpinan/Penanggung Jawab atau yang mewakili 


perseroan sesuai “Anggaran Dasar Rumah Tangga" (ADRT). 


. Scanasli / fotocopy kontrak/perjanjian/dokumen sejenis lainnya bahwa perusahaan memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun sebagai Building Management 
/ Facility Management, dengan nilai pekerjaan minimal Rp4.800.000.000,00 per kontrak per tahun. 
. Scan asli sertifikat atau tanda kepesertaan BPJS, ISO 9001, OHSAS 18001/ISO 45001. Dalam hal sertifikasi dimaksud sedang dilakukan perpanjangan maka 


dapat dibuktikan dengan bukti pengurusan tertulis dari instansi terkait. 


. Scan asli sertifikasi bidang jasa Real Estate (kode: 4.00) dan/atau bidang Management Property (kode: 4.00.04). Dalam hal sertifikat dimaksud sedang 
dilakukan perpanjangan maka dapat dibuktikan dengan bukti pengurusan tertulis dari instansi terkait. 
. Scan Laporan Keuangan Perusahaan minimal tahun 2021 yang telah diaudit oleh KAP dengan opini minimal Wajar dengan pengecualian. 


. Scan bukti penerimaan lapor pajak minimal tahun 2021. 


. Scan asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur/Pimpinan/Penanggung Jawab atau yang mewakili perseroan sesuai “Anggaran 
Dasar Rumah Tangga” (ADRT) di atas meterai Rp10.000,00 yang menyatakan perseroan dan/atau perorangan yang mewakili bahwa : 


i. Tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan, 
ii. Tidak sedang dihentikan sementara kegiatan usahanya, 


ili. Memiliki sumber daya manusia/tenaga ahli, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan penyediaan barang dan/ataujasa, 
iv. Tidak dalam masa pengenaan sanksi untuk dapat mengikuti pengadaan di Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia, 


vV. Memiliki kantor beserta fasilitas pendukungnya yang dikelola sendiri, dan 


vi. Seluruh dokumen yang disampaikan dan/atau diunggah pada aplikasi e-Procurement Bank Indonesia adalah benar dan merupakan copy dokumen asli. 


Seluruh pernyataan i s.d. vi di atas dinyatakan dalam 1 (satu) Surat Pernyataan. 


. Hanya calon peserta yang mendaftar dan telah mengunggah dokumen pendaftaran calon peserta Tender secara lengkap serta memenuhi persyaratan ke dalam 
aplikasi e-Procurement Bank Indonesia, yang akan dievaluasi dan dipertimbangkan untuk diundang untuk mengikuti proses Tender selanjutnya. 

. Pelaksanaan Tender ini tunduk pada ketentuan pengadaan yang berlaku di Bank Indonesia dan persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Tender. 

. Dalam hal calon peserta mengalami kendala dalam mengunggah dokumen pendaftaran dapat menghubungi petugas helpdesk e-procurement Bank Indonesia 


pada nomortelepon (021) 29818551, (021) 2981 6272 dan (021) 2981 2756. 


PANITIA TENDER 


ANGKASA PURA 
AVIASI 


PT ANGKASA PURA AVIASI 


BANDARA INTERNASIONAL KUALANAMU 
GEDUNG PERKANTORAN ADMINISTRASI BANDARA INTERNASIONAL KUALANAMU DELI SERDANG 
SEKRETARIAT PANITIA PENGADAAN TELP. (061) 88880300, EXT. 8383 


PENGUMUMAN LELANG 


PANITIA PENGADAAN PT ANGKASA PURA AVIASI BANDARA INTERNASIONAL KUALANAMU — DELI SERDANG AKAN 
MENGADAKAN PELELANGAN UMUM PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA UNTUK PEKERJAAN: 


NAMA PEKERJAAN PERSYARATAN CALON PESERTA LELANG PENDAFTARAN 


Penyedia yang memiliki kompetensi sebagai berikut: 


PENYEDIAAN JASA EVALUASI & | , kpir663 
DESIGN REMUNERASI PT ANGKASA 
PURAAVIASI 

NOMOR: 
PEN.AVI.06.02.03/24/02/2023/A.0003 
HPS: 

Rp.1.372.348.500.- 

(satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta 
tiga ratus empat puluh delapan ribu lima 
ratus rupiah) sudah termasuk PPN. 


Atau: 
e KBLI 7830 


Atau: 


Kualifikasi: 
Kecil/Non Kecil 


Penyedia yang memiliki kompetensi sebagai berikut: 


PERAWATAN TAMAN OUTDOOR Di | Sub Klasifikasi: 


BANDAR UDARA INTERNASIONAL 
KUALANAMU 

NOMOR: 
PEN.AVI.14.11/24/02/2023/A.0002 

HPS: 

Rp.4.012.800.000.- 

(empat miliar dua belas juta delapan ratus 
ribu rupiah) sudah termasuk PPN. 


Atau: 


Atau: 


(PBO10) 


Kualifikasi: 
Non Kecil 


e KBLI70209 : Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, 


» Pekerjaan Lansekap/Pertamanan (SPO15) 


» KBLI 43305 : Pekerjaan Lansekap/Pertamanan 


: Aktivitas Manajemen Dana 


:Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan 
Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia, 


Pendaftaran dimulai pada : 
Hari/Tanggal : 
Rabu, 08 Februari 2023 s/d 
Selasa, 14 Februari 2023 
Waktu : Pukul 09.00 s.d 16.00 WIB 


Tempat : Sekretariat Pengadaan 
Barang/Jasa Bandara Kualanamu 
PT Angkasa Pura Aviasi, Gedung 
Perkantoran Administrasi Bandara 
Kualanamu atau melalui email : 
knoprocurement@gmail.com 


e Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi 


1. Peraturan yang berlaku dalam proses Pelelangan ini adalah Keputusan Direksi PT Angkasa Pura Aviasi Tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Di Lingkungan 


PT Angkasa Pura Aviasi. 
2. Demikian untuk menjadi maklum. 


Deli Serdang, 08 Februari 2023 
PT ANGKASA PURA AVIASI 
BANDARA INTERNASIONAL KUALANAMU 
PANITIA PENGADAAN 


6 


RABU, 8 FEBRUARI 2023 


OPINI 


MEDIA 
INDONESIA 


Pilar Kemandirian Muhammadiyah 


PENGANTAR: 


MULAI 9 Maret 2022, tulisan di halaman Opini yang terbit setiap Rabu merupakan 
sinergi antara Media Indonesia dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang me- 
nyajikan artikel opini dari para intelektual dan aktivis Muhammadiyah dengan 
berbagai latar belakang keilmuan dan profesi. Persyarikatan Muhammadiyah 
yang didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta, pada 18 November 1912 
merupakan gerakan Islam, dakwah amar marruf nahi munkar, dan tajdid yang 
bersumber pada Ouran dan as-sunnah. Sinergi ini merupakan bentuk peran 
media dalam mendukung terwujudnya gerakan pencerahan menuju Indonesia 
berkemajuan, melalui pembangunan tata sosial, dan pendidikan masyarakat 


yang lebih baik. 


DOK PRIBADI 


Abd Rohim Ghazali 

Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan 
Kebijakan Publik Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah, Direktur Eksekutif 
Maarif Institute 


EJARAH Muhammadiyahialah 

sejarah kemandirian. Sejak 

usia sangat dini, KH Ahmad 

Dahlan, pendiri organisasi 
itu, sudah berkorban dengan harta 
miliknya untuk menggerakkan Mu- 
hammadiyah. Wejangannya, hidup- 
hidupilah Muhammadiyah, jangan 
mencari hidup di Muhammadiyah, 
menjadi pedoman siapa pun yang ber- 
sedia memimpin Muhammadiyah dari 
masa ke masa. Yang enggan berkorban 
sebaiknya tidak menjadi pemimpin 
Muhammadiyah. 

Kalaupun ada bantuan dari pihak 
lain pada Muhammadiyah, dari pe- 
merintah, misalnya, sifatnya tidak 
mengikat atau tanpa syarat. Dengan 
adanya bantuan tidak membuat 
Muhammadiyah dependen. Karena 
ada atau tidak adanya bantuan dari 
pihak lain, Muhammadiyah akan te- 
tap berdiri dan berkiprah memajukan 
umat dan bangsa. 

Pada saat membuka Muktamar 
Muhammadiyah-Aisyiyah ke-48 di 
Stadion Manahan Surakarta (Solo), 
Jawa Tengah, 19 November tahun lalu, 
Presiden Joko Widodo menyampaikan 
apresiasi atas kontribusi Muhammadi- 
yah dalam menyelesaikan berbagai 
persoalan bangsa dan mengucapkan 
terima kasih karena telah membantu 
penanganan covid-19 pada tiga tahun 
terakhir. 

Kontribusi Muhammadiyah yang 
diapresiasi presiden tidak mungkin 
muncul jika organisasi yang berdiri 
pada 18 November 1912 itu tidak me- 
miliki kemandirian. Mengamati dari 
dekat atau bahkan terlibat langsung 
dalam pelaksanaan Muktamar Mu- 
hammadiyah, saya merasakan betul 
betapa mandirinya Muhammadiyah. 
Indikasinya bisa dilihat, setidaknya 
dari dua hal: pertama, pembiayaan 
muktamar: dan kedua, tidak ada- 
nya intervensi dari pihak mana pun 
(termasuk dari pemerintah) dalam 
memilih pimpinan. 

Dari segi pembiayaan, semua di- 
tanggung sendiri. Setiap anggota, 
peserta, dan penggembira muktamar 
datang dengan biaya sendiri, baik se- 
cara institusional maupun individual. 
Karenanya, tidak terdengar isu muk- 
tamar dibiayai/ditanggung baik oleh 


si A, si B, maupun oleh kementerian 
atau BUMN A, B, dan lain-lain. 

Yang penting dicatat, setelah selesai 
muktamar hingga saat ini, tidak ada 
pimpinan atau panitia yang dipang- 
gil Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) atau Kejaksaan Agung untuk di- 
mintai keterangan karena terindikasi 
korupsi atau setidaknya melakukan 
penyelewengan uang negara karena 
muktamar tidak menggunakan uang 
negara. Itu yang pertama. 

Yang kedua, dalam proses pemi- 
lihan, ada sistem (dengan memilih 
13 formatur yang sejak awal sudah 
diseleksi dari bawah) yang membuat 
pihak mana pun sulit melakukan 
intervensi. Terpilihnya (kembali) 
Haedar Nashir sebagai ketua umum 
dan Abdul Mu'ti sebagai sekretaris 
umum, murni berdasarkan kehendak 
anggota muktamar yang memiliki hak 
pilih yang tecermin dalam jumlah 
perolehan suara keduanya. 

Tidak ada intervensi dari pihak 
mana pun, telah membuat Muktamar 
Muhammadiyah ke-48 berjalan damai, 
mulus tanpa gejolak, sangat kontras, 
misalnya, dengan aksi “adu jotos' yang 
mewarnai Musyawarah Nasional 
(Munas) Himpunan Pengusaha Muda 
Indonesia (Hipmi) XVII yang digelar 
setelah Muktamar Muhammadiyah, 
21-23 November 2022, di kota yang 
sama. 


Tiga pilar 

Ada tiga pilar yang menopang ke- 
mandirian Muhammadiyah, yakni 
ekonomi, politik, dan Sumber daya ma- 
nusia (SDM). Pertama, pilar ekonomi. 
Dalam laporan Pimpinan Pusat Mu- 
hammadiyah 2015-2022, keuangan 
yang beredar di pimpinan pusat saja, 
dengan menghitung amal usaha yang 
dikelolanya, jumlahnya mencapai 
triliunan rupiah. Untuk keuangan di 
tingkat wilayah (provinsi), daerah (ka- 
bupaten/kota), cabang (kecamatan), 
dan ranting (desa/kelurahan) yang 
dilaporkan di tingkat permusyawa- 
ratan masing-masing jumlahnya bisa 
variatif. 

Bisa dibayangkan, jika semua aset 
Muhammadiyah yang--sesuai la- 
poran saat muktamar--terdiri dari 
171 perguruan tinggi, 1.364 SMA 
(sederajat), 1.826 SMP (sederajat), 
2.817 SD (sederajat), 20.233 TK/PAUD, 
440 pesantren, 355 rumah sakit/klinik, 
dan 562 panti asuhan, berikut tanah, 
gedung, dan lain-lain ikut dihitung. 
Lalu, termasuk tanah wakaf serta aset 
yang ada di luar negeri, jumlahnya 
diperkirakan bisa mencapailebih dari 
Rp330 triliun. Dengan aset sebanyak 
ini, Muhammadiyah bisa menjadi or- 
ganisasi Islam terkaya, tak hanya di 
Indonesia, mungkin di dunia. 

Sayangnya, tidak semua aset itu 
telah dikelola secara profesional dan 
sistemis sehingga bisa dimanfaatkan 
secara lebih optimal dalam memaju- 
kan Muhammadiyah khususnya dan 
bangsa Indonesia pada umumnya. 
Sebagian aset Muhammadiyah masih 
dikelola secara konvensional dengan 
mengandalkan prinsip keikhlasan. 
Keikhlasan itu baik, tapi jika tidak 
dibarengi dengan profesionalitas dan 
akuntabilitas akan menjadi persoalan 


tersendiri. Meskipun demikian, ke- 
kayaan Muhammadiyah ini, diakui 
ataupun tidak, telah menjadi pilar 
utama kemandirian Muhammadiyah 
secara ekonomi. 

Kedua, kemandirian ekonomi Mu- 
hammadiyah berimplikasi pada 
kemandirian secara politik. Dalam 
setiap perhelatan politik seperti pemi- 
lu dan pilkada, Muhammadiyah tidak 
bisa “dibeli' baik oleh parpol maupun 
kandidat pejabat publik. Bahkan, 
untuk kandidat yang berasal dari 
kader/aktivis Muhammadiyah pun 
tidak bisa memanfaatkan organisasi 
Muhammadiyah untuk kepentingan 
politiknya. 

Dalam setiap menjelang pemilu, 
Muhammadiyah biasanya menge- 
luarkan semacam pedoman politik 
yang menjadi panduan semua warga 
Muhammadiyah. Dalam panduan, 
terdapat sejumlah langkah yang boleh 
dan tidak boleh dilakukan, termasuk 
pelarangan pimpinan amal usaha 
Muhammadiyah untuk menjadi caleg 
atau tim sukses. Semua amal usaha, 
seperti seko- lah, rumah sakit, panti 
asuhan, 
panti 


jompo, 
panti reha- 
bilitasi, dan 
lain-lain di- 
larang di- 
gunakan 
sebagai 
fasilitas 
kampa- 
nye. 
Ketiga, 
kemandirian 
dalam bidang 
SDM. Hal inilah 
yang membuat 
pengelolaan semua 
amal usaha Muham- 
madiyah (AUM) dijalankan 
SDM yang digaji secara profesional. 
Bisa dari kader Muhammadiyah sen- 
diri, bisa juga dari luar Muhammadi- 
yah. Prinsip tata kelolanya mengacu 
pada sistem meritokrasi. Demikian 
juga dengan Badan Usaha Milik 
Muhammadiyah (BUMM) yang ter- 
diri atas perusahaan dan lembaga 
keuangan. Intinya, dalam soal SDM, 
Muhammadiyah tidak memiliki keter- 
gantungan kepada pihak mana pun. 
Namun, harus diakui, dalam hal 
SDM ini terdapat kerumitan tersen- 
diri manakala para profesional yang 
dimiliki Muhammadiyah menjadi 
bagian dari aparatur pemerintah. 
Pada saat pemerintah membutuhkan, 
tidak ada pilihan lain bagi Muham- 
madiyah selain melepaskannya. Inilah 
yang terjadi pada saat ada ribuan 
guru Muhammadiyah yang diangkat 
menjadi pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja (PPPK). Mereka yang 
telah lama dididik dan bekerja di 


sekolah-sekolah Muhammadiyah ha- 
rus hengkang karena ditempatkan di 
sekolah-sekolah negeri. 

Ini seyogianya menjadi catatan 
penting bagi pemerintah. Agar tidak 
merugikan Muhammadiyah, juga 
organisasi-organisasi yang lain, se- 
harusnya guru-guru yang diangkat 
menjadi PPPK itu tetap diberi kebe- 
basan untuk berkhidmat di tempat 
mengajarnya. Di mana pun mereka 
mengajar, pada hakikatnya mengabdi 
untuk negara. Karena Muhammadi- 
yah, juga lembaga-lembaga swasta 
yang lain, ialah bagian dari negara. 
Kepada lembaga-lembaga ini seha- 
rusnya pemerintah membantu atau 
menyubsidi ketersediaan guru, bukan 
malah mengambilnya. 


Kekuatan penyeimbang 
pemerintah 
Dalam setiap negara, dibutuhkan 
satu mekanisme yang secara sistemis 
bisa mengatur agar negara tetap 
survive dan mampu meraih cita-cita 
yang diimpikannya. Sebagai negara, 
Indonesia memiliki tujuan mulia se- 
bagaimana tercantum dalam pembu- 
kaan konstitusi (pembukaan UUD NRI 
1945), yakni memajukan kesejahtera- 
an umum, mencerdaskan ke- 
hidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban 
dunia. 
Untuk mencapai cita-cita 
tersebut, dalam men- 
jalankan pemerin- 
tahan, Indonesia 
menganut 
sistem 
demo- 
krasi 


yang 
mem- 
bagi kekua- 
saan menjadi 
tiga, yakni kekuasaan 
legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 
Sistem pembagian kekuasaan itu per- 
tama kali dikemukakan filsuf Inggris 
John Locke (1632-1704) yang kemu- 
dian dikembangkan pemikir Prancis 
Mostesguieu (1689-1755) menjadi trias 
politika yang diimplementasikan se- 
perti pembagian kekuasaan yang ada 
di Indonesia saat ini. 

Dalam praktik, trias politika tak 
selalu berjalan sesuai dengan harap- 
an. Masalah yang muncul biasanya 
kekuasaan eksekutif terlalu dominan 
sehingga memandulkan dua kekua- 
saan yang lain, legislatif dan yudikatif. 
Dominannya kekuatan eksekutif akan 
menjadikan kekuasaan yudikatif cen- 
derung terkooptasi dan kekuatan le- 
gislatif yang seharusnya menjalankan 
fungsi kontrol terhadap eksekutif, jus- 
tru menjadi pendukung yang melegiti- 
masi kebijakan-kebijakan eksekutif. 
Kondisi semacam itu pernah dialami 


Indonesia pada era Orde Baru. 

Setelah Orde Baru tumbang, ter- 
jadi penataan sistem politik secara 
menyeluruh. Tiga cabang kekuasaan 
berjalan relatif lebih baik dan indeks 
demokrasi Indonesia juga membaik, 
dari negara nondemokratis menjadi 
negara demokratis meskipun masih 
jauh dari sempurna. 

Yang amat disayangkan, kualitas 
demokrasi Indonesia tidak kunjung 
naik kelas, stagnan atau bahkan cen- 
derung mengalami penurunan. Salah 
satu indikatornya ialah melemahnya 
fungsi kontrol lembaga legislatif. 
Sebagaimana disinyalir Wakil Rek- 
tor Bidang Akademik Universitas 
Cokroaminoto, Yogyakarta, Paryanto, 
dalam rubrik Opini Media Indonesia 
(11/1/2023) bahwa kekuatan legisla- 
tif saat ini memiliki kecenderungan 
kembali sebagai rubber stamp (tukang 
stempel), sebagaimana yang terjadi 
pada era Ode Baru. 

Dalam situasi politik semacam itu, 
meskipun bukan sebagai kekuatan 
politik formal, kemandirian Muham- 
madiyah bisa menjadi kekuatan 
penyeimbang yang berada di luar pe- 
merintah. Mandulnya fungsi kontrol 
lembaga legislatif, sebagai akibat dari 
koalisi jumbo partai-partai politik pen- 
dukung pemerintah, membuat fungsi 
penyeimbang beralih pada kekuatan 
masyarakat sipil yang terdiri atas 
lembaga swadaya masyarakat (LSM), 
akademisi (kampus), kelompok pene- 
kan (pressure groups), media massa, 
dan organisasi kemasyarakatan (Or- 
mas). Hal itu sesuai dengan pendapat 
Alexis de Tocgueville (1805-1859) yang 
memandang masyarakat sipil sebagai 
kelompok penyeimbang kekuatan 
negara. 

Namun, dengan kekuatan mini- 
malis, LSM pun tidak cukup kuat 
untuk menjadi lembaga yang mampu 
mengontrol jalannya pemerintahan, 
kecuali pada kasus-kasus kebijakan 
parsial. Begitu juga akademisi (kam- 
pus) karena terlampau sibuk dengan 
urusan akreditasi kelembagaan dan 
upaya memenuhi tuntutan menulis 
dalam jurnal ilmiah (sinta atau sco- 
pus), baik berstandar nasional mau- 
pun internasional, tidak sempat lagi 
membuat kajian mendalam yang bisa 
mengevaluasi kebijakan pemerintah. 

Untuk itu, satu-satunya harapan 
itu ada pada ormas, tentu dengan 
catatan yang memiliki kemandirian. 
Kemandirian Muhammadiyah secara 
ekonomi, politik, dan SDM patut men- 
jadi pelajaran bagi siapa pun (baik 
individu maupun organisasi). Dengan 
kemandiriannya, Muhammadiyah 
mampu berperan sebagai penyeim- 
bang pemerintah yang konstruktif 
dengan cara tidak asal mengkritik 
(nyinyir) dan tidak asal mendukung 
(tanpa reserve). 

Kritik-kritik Muhammadiyah terha- 
dap pemerintah senantiasa dilandasi 
dengan argumentasi yang memadai 
karena didahului dengan rapat/ 
rembukan yang menghadirkan para 
ahli di bidangnya. Jika ada kritik 
yang kurang argumentatif, bisa di- 
pastikan berasal dari individu yang 
mungkin saja aktivis atau bahkan 
pimpinan Muhammadiyah, tetapi 
kritik yang dilontarkan sejatinya ti- 
dak mewakili Muhammadiyah secara 
kelembagaan. 

Kekuatan kritik itu selain karena 
didasarkan pada argumentasi, karena 
kemandirian. Jika Muhammadiyah 
selalu berharap pada bantuan peme- 
rintah atau memiliki ketergantungan 
pada pemerintah, tidak mungkin bisa 
mengritik. Ormas yang rajin meminta 
bantuan pada pemerintah atau memi- 
liki ketergantungan pada pemerintah, 
alih-alih menjadi penyeimbang, malah 
menjadi kuasi pemerintah. 


PARTISIPASI OPINI 


Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 5.500 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, foto diri, dan NPWP). 
Setiap materi baik artikel, tulisan, maupun foto, yang telah ditampilkan di harian Media Indonesia dapat dimuat kembali baik dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Media Indonesia. 


MEDIA 
INDONESIA 


A Part of 


MEDIA GROUI 
NETwork 


Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) 
Direktur Utama: Gaudensius Suhardi 
Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: 
Ade Alawi 


Dewan Redaksi Media Group: 

Ketua: Elman Saragih (merangkap anggota) 

Wakil Ketua: Arief Suditomo (merangkap anggota) 
Sekretaris: Nunung Setiyani (merangkap anggota) 
Anggota: Bambang Eka Wijaya, Mohammad Mirdal Akib, 
Don Bosco Selamun, Abdul Kohar, Gaudensius Suhardi, 
Budiyanto, Iskandar Zulkarnain, Ade Alawi, 

Kania Sutisnawinata 

Dewan Pengarah: Lestari Moerdijat, Saur M. Hutabarat, 
Adrianto Machribie 


Kepala Divisi Pemberitaan: Ahmad Punto 

Kepala Divisi Multimedia & Artistik: Hariyanto 
Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Henri Salomo, 
Jaka Budi Santosa, Mochamad Anwar Surahman, 
Rosmery C. Sihombing, Sadyo Kristiarto (Nonaktif), 

Victor J.P. Nababan 

Kepala Sekretariat Redaksi: Ida Farida 

Redaktur: Adiyanto, Agus Mulyawan, Agus Triwibowo, 
Agus Wahyu Kristianto, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, 


Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Basuki Eka P, Bintang Krisanti, 
Dwi Tupani Gunarwati, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Heryadi, 
Indrastuti, Irana Shalindra, Irvan Sihombing, M. Soleh, 

Mirza Andreas, Raja Suhud V.H.M, Siswantini Suryandari, 
Soelistijono, Sitria Hamid, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari 


Staf Redaksi: Abdillah M. Marzugi, Adam Dwi Putra, 

Agung Wibowo, Akmal Fauzi, Andhika Prasetyo, Astri Novaria, 
Atalya Puspa, Budi Ernanto, Cahya Mulyana, 

Denny Parsaulian Sinaga, Deri Dahuri, Dero Igbal Mahendra, 
Despian Nurhidayat, Dhika Kusuma Winata, Emir Chairullah, 
Fathurrozak, Faustinus Nua, Ferdian Ananda Majni, Fetry Wuryasti, 
Gana Buana, Ghani Nurcahyadi, Golda Eksa, Haufan H. Salengke, 
Ihfa Firdausya, Indriyani Astuti, Insi Nantika Jelita, 

M. Ilham Ramadhan Avisena, M. Igbal Al Machmucdi, 

Mohamad Farhan Zhuhri, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, 
Nurtjahyadi, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, 

Putra Ananda, Putri Anisa Yuliani, Putri Rosmalia Octaviyani, 
Rahmatul Fajri, Ramdani, Retno Hemawati, Rifaldi Putra Irianto, 
Rizki Noor Alam, Rudy Polycarpus, Selamat Saragih, 

Sidik Pramono, Siti Retno Wulandari, Sri Utami, 

Sugeng Sumariyadi, Sumaryanto, Susanto, Tesa Oktiana Surbakti, 
Thalatie Yani, Thomas Harming Suwarta, Tri Subarkah, 

Usman Iskandar, Wisnu Arto Subari, 

Yakub Pryatama Wijayaatmaja, Zubaedah Hanum 


DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) 
Asisten Kepala Divisi: lis Zatnika 

Redaktur: Eni Kartinah 

CONTENT ENRICHMENT 

Periset: Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo, Ridha Kusuma Perdana, 
Bahasa: 


Redaktur: Adang Iskandar, Dony Tjiptonugroho, Suprianto 

Staf: Farhatun Nurfitriani, Meirisa Isnaeni 

ARTISTIK 

Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas 

Redaktur: Annette Natalia, Briyan Bodo Hendro, 

Budi Setyo Widodo, Gatot Purnomo, Gugun Permana, 
Marionsandes NKR, Marjuki 

Staf Artistik: Amiluhur, Ananto Prabowo, Bayu Wicaksono, 
Dedy, Duta Amarta, Fauzi Zulkarnaen, Haris Imron Armani, Haryadi, 
James Alvin Nugroho, Muhamad Nasir, Nehemia Nosevy Kristanto, 
Novi Hernando, Nurkania Ismono, Nurul Arohmat, 

Pamungkas Bayu Aji, Reza Fitarza Z, Riri Puspa Destianty, 

Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tutik Sunarsih 

Olah Foto: Ade Rian H, Andi Nursandi 


PENGEMBANGAN BISNIS 

Deputi Direktur Pengembangan Bisnis: Fitriana Saiful Bachri 
Deputi Direktur Sales & Marketing: Gustaf Bernhard R 
Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto 

Perwakilan Bandung: Sulaeman Gojali (022) 4210500, 
Surabaya: (031) 5667359: 

Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167. 


KORESPONDEN 

Banten: Sumantri Handoyo (Tangerang) 

Syarief Oebaidillah (Tangerang Selatan) 

Jawa Barat: Dede Susianti (Bogor), 

Eriez M. Rizal, Bayu Anggoro (Bandung), 

Kisar Rajagukguk (Depok), 

Benny Bastiandy, SE (Cianjur/Sukabumi), 

Depi Gunawan (Cimahi), Nurul Hidayah (Cirebon), 
Reza Sunarya (Purwakarta), Setyabudi Kansil (Cianjur), 


Kristiadi (Tasikmalaya) 

Jawa Tengah: Haryanto (Semarang), 

Akhmad Safuan (Pekalongan), Djoko Sardjono (Klaten), 
Widjajadi, Ferdinand (Solo), Liliek Dharmawan (Purwokerto), 
Tosiani S (Temanggung), Supardji Rasban (Brebes) 
Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi, 

Furgon Ulya Himawan 

Jawa Timur: Faishol Taselan (Surabaya), 

Bagus Suryo Nugroho (Malang), Heri Susetyo (Sidoarjo), 
Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), 

Muhammad Ghozi (Madura) 

Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie), Hendra Saputra (Banda Aceh) 
Sumatra Utara: Apul Iskandar (Pematangsiantar), 

Yoseph Pencawan, Puji Santoso (Medan), 

Januari Hutabarat (Taput) 

Sumatra Barat: Yose Hendra (Padang) 

Riau: Rudi Kurniawansyah (Pekanbaru) 

Kepri: Hendry Kremer (Batam) 

Bangka Belitung: Rendy Ferdiansyah (Pangkalpinang) 
Bengkulu: Marliansyah 

Jambi: Solmi 

Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya) 
Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarmasin) 
Sulawesi Utara: Voucke Lontaan (Manado) 

Sulawesi Tengah: M Taufan SP Bustan (Palu) 

Sulawesi Tenggara: Abdul Halim Ahmad (Kendari) 
Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar) 

NTB: Yusuf Riaman (Mataram) 

Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta) 
NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang) 
Maluku: Hamdi Jempot (Ambon) 

Papua: Marcelinus Kelen (Jayapura) 


Telepon Layanan Pembaca: (021) 5821303 

Telepon Iklan: (021) 5812113, 5801480 

Fax Iklan: (021) 5812107, 5812110 

Fax Customer Service: (021) 5820476, 

Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: 
(021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, 
Harga Langganan: Rp112.000 per bulan (Jabodetabek), 
di luar P. Jawa # ongkos kirim, No. Rekening Bank: 

a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri 

- Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098: 

BCA - Cab. Sudirman: 035-306-5014, Diterbitkan oleh: 
PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/ 
Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. 
Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta 
Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), 

Fax: (021) 5812105 (Redaksi) 

e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, 

Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, 
Website: www.mediaindonesia.com 


DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, 
WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU 
PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU 
MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN 


MEGAPOLITAN 7 


MEDIA 
INDONESIA RABU, 8 FEBRUARI 2023 


Cuaca Jakarta dan Sekitarnya @ PAGI (00.05-12.00)  @ SIANG (12.05-18.00)  @ MALAM (18.05 - 24.00) 


Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta Barat Kepulauan Seribu Tangerang Bekasi 


— Z7. 


bi 


bei sg 


@ Berawan () Cerah berawan 
@ Berawan Hujan sedang 
(@& Berawan @ Hujan ringan 


aa 


- 
ar 
d 


gg 
Da 
d 
O Hujan ringan 
@ Hujan ringan 
(O Cerah berawan 


bi 
de 
4 
@ Cerah berawan 
@ Hujan ringan 
@& Hujan ringan 


@ Cerah berawan 
@ Hujan ringan 
(& Berawan 


0 Berawan 
() Hujan ringan 
(@ Berawan 


@ Hujan ringan 
@ Hujan ringan 
(@& Cerah berawan 


@ Hujan ringan 
@ Berawan 
(@& Cerah berawan 


@ Berawan 
@ Berawan 
(& Berawan 


@ Berawan 
@ Hujan ringan 
(& Cerah berawan 


LINTAS BERITA 


Polda Metro Jaya Gelar Operasi 
Keselamatan Jaya 2023 


POLDA Metro Jaya menggelar Operasi Keselamatan Jaya 2023 
yang berlangsung mulai Selasa (7/2) hingga Senin (20/2). Kapol- 
da Metro Jaya Irjen M Fadil Imran mengatakan operasi tersebut 
bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan tertib 
berlalu lintas. 

Fadil meminta jajarannya untuk bertindak secara persuasif 
dalam pelaksanaan operasi. 

Adapun untuk penindakan para pelanggar lalu lintas akan 
menggunakan electronic traffic law enforcement (E-TLE) atau 
tilang elektronik statis maupun mobile. 

“Saya mengingatkan kepada petugas di lapangan khususnya 
yang terlibat agar melaksanakan tugas ini secara persuasif, 
humanis, dan simpatik, sebaik-baiknya dengan penuh rasa 
tanggung jawab," kata Fadil di Polda Metro Jaya, kemarin. 

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan, 
dalam operasi ini pihaknya akan mengedepankan imbauan 
untuk mencegah tindakan yang mengganggu ketertiban lalu 
lintas. 

“Kita lakukan patroli-patroli secara mobile, bergerak pada 
tempat-tempat yang memang sering terjadi pelanggaran," je- 
las Latif. (Faj/J-1) 


Tidak Ada Pemerasan 
terhadap Bripka Madih 


POLDA Metro Jaya memastikan tidak ada pemerasan yang di- 
lakukan penyidik berinisial TG terhadap anggota Provos Polsek 
Jatinegara Bripka Madih. 

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo 
Wisnu Andiko mengatakan hal itu diketahui setelah pihaknya 
mempertemukan TG dengan Bripka Madih untuk dilakukan 
konfrontasi pada Senin (6/2). Setelah dikonfrontasi, pengakuan 
Bripka Madih yang telah diperas ternyata tidak dapat dibuk- 
tikan. 

“Jadi setelah dikonfrontasi tidak dapat dibuktikan (pemeras- 
an)," kata Trunoyudo di Jakarta, kemarin. 

Trunoyudo menjelaskan penyidik TG dan Madih sama-sama 
tidak membantah adanya laporan sengketa lahan pada 2011. 

TG membantah meminta uang kepada ibunda Madih. Seba- 
liknya Madih hanya terdiam. Setelah itu, Bripka Madih langsung 
memeluk TG dan meminta maaf. (Faj/J-1) 


Jalan Layang Akses ke 
Jakarta International Stadium Dibangun 


PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta kini sedang membangun 
jalan layang nontol JLNT) untuk menambah akses ke Jakarta 
International Stadium (IIS). 

Jalan layang ini menghubungkan tol dalam kota sehingga bisa 
langsung terhubung ke pintu timur JIS di Kelurahan Papanggo, 
Jakarta Utara. 

“Sekarang konstruksinya sudah kami cor semua, jalan baru," 
kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho di Balai 
Kota Jakarta, kemarin. 

Sebelumnya, infrastruktur JIS dikeluhkan penonton konser 
grup musik Dewa 19. Karena itulah, Pj Gubernur DKI Jakarta 
Heru Budi Hartono berjanji untuk memperbaiki infrastruktur JIS. 

Jalan baru tersebut, lanjut Hari, bisa menghubungkan jalur 
tol kemudian turun melalui Jl Danau Bisma mengelilingi Danau 
Cincin dan menuju JIS. 

Pemprov DKI juga akan membuat taman dan trotoar di pintu 
keluar JIS yang menghubungkan akses jalan yang kini sedang 
dibuat. (Ssr/J-1) 


O JAKARTA SELATAN 


Gratis setelah Ditegur 


EGULASI berbayar un- 
Rs masuk ke skywalk 

Kebayoran Lama, Ja- 
karta Selatan, dihapuskan ke- 
marin. Sebelumnya, pada Senin 
(6/1), masyarakat yang melintas 
harus membayar Rp3.500 se- 
suai tarif bus Trans-Jakarta. 

Kepala Dinas Bina Marga 
DKI Jakarta Hari Nugroho 
mengatakan pihaknya telah 
menghubungi Direktur Opera- 
sional PT Transportasi Jakarta 
(TJ) terkait dengan adanya 
regulasi itu. 

Menurut Hari, kewajiban 
membayar atau tap in senilai 
Rp3.500 meski hanya lewat un- 
tuk menuju stasiun kereta api 
Kebayoran Lama tidak seperti 
yang diharapkan. 

“Kemarin diributin sebenar- 
nya hanya satu penumpang. 


MI/USMAN ISKANDAR 


DAPUR PEMBUAT EKSTASI: Wadir Tipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Djayadi (kedua dari 
kanan) dan Karopenmas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadhan (tengah) bersama jajaran lainnya 
memaparkan pengungkapan dapur pembuatan ekstasi di permukiman padat penduduk di Johar Baru, 
Jakarta Pusat, kemarin. Polri menangkap empat tersangka dan menyita 146 butir ekstasi, 349,86 gram 


serbuk ekstasi, peralatan kitchen lab, dan alat komunikasi. 


O POLDA METRO JAYA 


Dia mau balik ke kereta api, 
KCI. Tapi dia nge-tap dari ko- 
ridor 8. Harusnya kan gratis. 
Naik kereta api, masa harus 
bayar Trans-Jakarta? Itu yang 
masalah. Tadi saya telepon di- 
rektur operasional,” kata Hari 
di Gedung DPRD DKI, kemarin. 
Hari meminta PT TJ mem- 
benahi sistem itu. Jika ada 
penumpang yang hendak ke 
Stasiun KRL Kebayoran, imbuh- 
nya, tidak perlu membayar ke- 
tika masuk dari halte koridor 8. 
Ia menyebut PT TJ bisa me- 
nempatkan petugas di akses 
masuk dari halte koridor 8. 
Petugas itu, kata dia, yang ber- 
tanya ke mana tujuan masya- 
rakat saat melintasi Skywalk. 
“Saya bilang tadi, “bapak ka- 
sih penjaga di tap in TJ. Tanya, 
bapak mau naik apa? Dari ko- 


le) JAKARTA PUSAT 


Bahan Baku Ekstasi Dibeli 


OJEK online (ojol) disebut men- 
jadi mediator dalam memasar- 
kan produk dapur ekstasi di 
Jalan Rawa Selatan 1, Johar 
Baru, Jakarta Pusat. 

“Jadi lewat media online 
mereka membeli bahan baku 
berupa prekursor (bahan baku 
membuat narkoba) dan meng- 
gunakan jasa ojol untuk proses 
pemasarannya,” ucap Kasubdit 
I Dittipidnarkoba Bareskrim 
Polri Kombes Jean Calvijn Si- 
manjuntak di Jakarta, kema- 
rin. 

Jean mengatakan tempat 
pembuatan narkoba tersangka 
SP, 43, berada di kawasan pa- 
dat penduduk dan kumuh. 


Anggota Densus 88 Bunuh Sopir Taksi Online 


POLDA Metro Jaya menangkap 
pelaku pembunuhan sopir 
taksi online, Sony Rizal Taihitu, 
59, di Cimanggis, Kota Depok. 
Tersangka merupakan ang- 
gota Densus 88 Antiteror Polri 
berinisial HS. 

Kanit IV Subdit Resmob Dit- 
reskrimum Polda Metro Jaya 
Komisaris Tommy Haryono 
mengatakan HS merupakan 
anggota yang tengah bermasa- 
lah. Namun, Tommy tak meng- 
ungkap masalah yang tengah 
dialami HS. “Sudah ditahan. 
Anggota Densus. Anggota ber- 
masalah lebih tepatnya,” kata 
Tommy, kemarin. 

Sony Rizal Taihitu ditemu- 


kan tewas di Jalan Nusantara, 
Perumahan Bukit Cengkeh I, 
Cimanggis, Kota Depok, Jawa 
Barat, pada Senin (23/1) pagi. 

Kuasa hukum keluarga Sony, 
Jundri Berutu, mengatakan 
identitas pelaku diketahui 
berdasarkan sejumlah barang 
bukti yang diamankan di lokasi 
kejadian berupa tas ransel, pi- 
sau, termasuk kartu anggota 
yang ada di dalam dompet. 

“Motifnya yang pasti, berda- 
sarkan informasi penyidik, 
memang niat mencuri kenda- 
raan,” ujarnya. 

Jundri mengatakan, berda- 
sarkan informasi dari penyi- 
dik, pembunuhan tersebut 


diduga terencana. Ia mengata- 
kan pelaku sebelumnya meme- 
san taksi Sonny melalui offline 
atau luring. 

Saat itu, pelaku mengaku 
tidak punya uang. Dengan 
kemurahan hati, korban ke- 
mudian mengantarkan pelaku. 
Namun, niat baik tersebut ha- 
rus dibayar mahal. 

Setibanya di Cimanggis, De- 
pok, pelaku merebut kendali 
mobil korban. Namun, saat 
itu korban melawan hingga 
terjadilah pembunuhan. 

Jundri mengatakan pihak ke- 
luarga berharap kasus tersebut 
diungkap secara terang ben- 
derang dan pelaku juga bisa 


dijerat pasal berlapis, yakni Pa- 
sal 338, Pasal 351 ayat 3, Pasal 
365, Pasal 340, dan 339 KUHP, 
dengan hukuman maksimal 
pidana mati. 

Kabag Bantuan Operasi Den- 
sus 88 Antiteror Polri Kombes 
Aswin Siregar mengaku pihak- 
nya tidak memberikan toleran- 
si kepada anggota detasemen 
itu yang melanggar hukum. 
“Pimpinan Densus 88 Antiteror 
tidak menoleransi pelanggaran 
hukum yang dilakukan oleh per- 
sonel Densus 88,” kata Aswin. 

Namun, ia enggan bicara 
soal kasus itu. Ia mengaku me- 
nyerahkan proses hukum ke- 
pada Polda Metro Jaya. (Faj/J-1) 


ridor 8, ya? Mau ke (koridor) 
13 tap, silakan. Bapak mau ke 
KCI, ya, bapak tap tapi gratis, 
karena dia hanya masuk ke 
KCP,” katanya. 

Sebelumnya, salah seorang 
warga, Putri, 28, mengaku ha- 
rus membayar Rp3.500 saat 
melintasi skywalk. Ia menyam- 
paikan saat itu hendak menuju 
Stasiun KRL Kebayoran dari 
arah halte koridor 8. 

Ia diharuskan melakukan 
tap in di halte tersebut untuk 
bisa melintasi skywalk. Kemu- 
dian ia juga harus tap out di 
pertigaan skywalk. 

“Saya kan nggak naik Trans- 
Jakarta, hanya mau lewat sky- 
walk dari arah koridor 8. Tapi 
dipotong Rp3.500,” kata Putri 
kepada wartawan, Senin (6/2). 

Berdasarkan pantauan jur- 


Produk ekstasi tersebut juga 
diketahui dipasarkan daring. 

Direktorat Tindak Pidana 
Narkoba Bareskrim Polri ber- 
hasil mengungkap dapur atau 
laboratorium ilegal pembuat- 
an narkotika jenis ekstasi di 
Jalan Rawa Selatan 1, Johar 
Baru. 

Karo Penmas Divisi Humas 
Polri Brigjen Ahmad Rama- 
dhan mengatakan ada empat 
tersangka yang dibekuk. 

“Pada 23 Januari lalu, penyi- 
dik telah mengamankan salah 
satu tersangka dari empat 
tersangka. Kemudian dikem- 
bangkan sehingga tertangkap 
empat,” ujar Ramadhan. 


nalis MGN di lapangan, warga 
yang hanya melewati skywalk 
tanpa menggunakan transpor- 
tasi umum tidak dikenai tarif 
untuk tap in maupun tap out. 
Namun, bagi warga yang akan 
menggunakan transportasi 
seperti bus Trans-Jakarta mau- 
pun KRL tetap dikenai tarif. 

Adapun mesin yang digu- 
nakan untuk memindai kartu 
uang elektronik pada ger- 
bang pembayaran (tap in) 
di pertigaan skywalk antara 
Halte Velbak dan Stasiun KAI 
Kebayoran sedang diperbaiki. 
Hal itu dilakukan agar tidak 
menghalangi warga yang akan 
melewati skywalk. Petugas 
yang berjaga pun akan meng- 
arahkan warga. 

Salah satu warga, Susi, 37, 
mengatakan terbantu dengan 


Daring 


Ramadhan menambahkan, 
dari keempat tersangka yaitu 
SP, 43, RM, 46, MM, 34, dan MR, 
30, dua di antaranya merupa- 
kan seorang napi. 

“Dari empat tersangka ini, 
ada dua di antaranya adalah 
napi, yang atas kerja sama 
yang baik aparat kepolisian 
dengan Ditjen Pemasyarakatan 
sehingga dua napi yang masih 
menjalani hukuman dapat kita 
amankan,” jelasnya. 

Wadir Tipid Narkoba Ba- 
reskrim Polri Kombes Jayadi 
memaparkan ada dua modus 
pelaku kitchen lab ini, yakni 
memproduksi ekstasi di kawa- 
san padat penduduk serta me- 


Tn, "in 
2 2 
MI/RAMDANI 


PEMINDAHAN KABEL KE BAWAH TANAH: warga melintas di bawah kabel yang membentang di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, kemarin. Dinas Bina Marga DKI 
Jakarta berencana menurunkan total 120 km kabel yang membentang di langit Ibu Kota pada 2023. Kabel listrik dan kabel lain, kecuali kabel penerangan jalan umum, akan 
dipindahkan ke dalam tanah pada sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT). 


adanya petugas yang meng- 
arahkan. Ia pun tidak dikenai 
tarif saat melewati skywalk 

Dinas Bina Marga DKI Ja- 
karta tahun ini akan memba- 
ngun jembatan penyeberang- 
an orang (JPO) di dekat sky- 
walk Kebayoran Lama. 

Hari mengatakan proyek 
tersebut akan rampung pada 
November tahun ini. “Ini lagi 
proses perencanaan. Nanti 
pelaksanan langsung purcash- 
ing, pelaksanan terus kontrak 
Maret lah sampai November.” 

Ia menjelaskan panjang 
jembatan sekitar 20-30 me- 
ter. JPO ini dibangun untuk 
mempermudah warga yang 
akan menyeberang dari arah 
permukiman menuju stasiun 
atau sebaliknya. 

Menurut Hari, pembangun- 
an JPO yang direncanakan di- 
mulai pada Maret ini memer- 
lukan biaya sekitar Rp10 mili- 
ar-Rp15 miliar dari APBD DKI. 
(Far/JDP/J-1) 


manfaatkan jasa online untuk 
membeli hingga memasarkan 
ekstasi. 

“Tempatnya kecil dan ini kita 
namakan slum area, padat pen- 
duduk, sehingga dengan pa- 
datnya penduduk sangat sulit 
terpantau orang,” jelas Jayadi. 

Kitchen lab ini memproduksi 
ekstasi menggunakan alat-alat 
sederhana seperti blender, pi- 
ring, spidol, dan keramik. 

Sementara itu, Polres Kota 
Bogor menangkap Azis, 35, 
sopir angkutan kota yang baru 
saja keluar dari penjara. 

Azis ditangkap karena mem- 
produksi narkoba jenis temba- 
kau sintetis (gorila) yang di- 
kendalikannya dari dalam 
lembaga pemasyarakatan. 
(Ndf/MGN/DD/J-1) 


MI/USMAN ISKANDAR 
TIONGKOK KECIL DI PESISIR JAKARTA: Pusat perniagaan dengan arsitektur bangunan 
bergaya Tiongkok di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, kemarin. Lahan reklamasi 
yang disulap menjadi kawasan permukiman kelas premium dan perniagaan tersebut banyak 
dijuluki khalayak dengan nama Tiongkok kecil' karena di sana berdiri bangunan dengan gaya 
arsitektur Tiongkok zaman dulu. 


HALAMAN 8 | RABU, 8 FEBRUARI 2023 MEDIA INDONESIA 


ci 


UKAS 


MANAGEMENT 
SYSTEMS 


005 
Certificate ID 18/04171 


LAPORAN POSISI KEUANGAN 


Tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 


POS -POS 


jaan LAPORAN KEUANGA/ 


Scope of certification po 
3 as PT BANK RAKYAT INDONESIA (F 
Budget Planning and Control, 


and Corporate Financial & Tax Compliance Ta ngga | 3 1 Dese m 


LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 PN Tt RUBiH) Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 
alam Jutaan Rupia 


P Individual : Konsolidasian (Dalam Jutaan Rupiah) 
Desember 2022| 31 Desember 2021 KOMPONEN MODAN 31Desember2022 | 31 Desember 2021 


(Dalam Jutaan Rupiah) 
Kosodasia 
2 Owanter22| enter | 5 Dsn 


b. Kredit yang diberikan 


PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Konsil) idua Keno kas 
1. | Kas 27320384 | 26.190.241) 27.407.478 | 26.299.973 A. Pendapatan dan Beban Bunga serta Pendapatan Premi dan Beban Klaim . | Modal Inti (Tier 1) 234.721.964| 273.812.348 231.982.043 | 266.166.171 
2, | Penempatan pada Bank Indonesia 204173428 | 103.217.547| 206.099.330 | 105.149.775 Pendapatan Bunga 123.834.560 | 119.827.583 | 151.874.816 | 143.523.329 Lc 284.727.964! 273.812.348 | 231.982.043 | 266.166.171 
3. | Penempatan pada bank lain 34472665| 19549709) 36700721| 24300690| |-2 san Sh ban semasa Tai - T an Ga La Na aa an ar 11 Modal Disetor (setelah dikurangi Treasury Stock) 537577) 537577) 7531953 
4. | Tagihan spot dan derivatif/forward 911.405 730.083 911.405 730.083 pe danatan Sei Bara : - - 3.936 995 6.989.733 1.2 Cadangan Tambahan Modal 287.962.093 | 289.767.495 | 279.892.966 
5. | surat berharga yang dimiliki 337.827.485 | 351.582152| 358.783.819 | 369.630.845 Beban Klaim - F 7.359.672 5.946.708 12.1 Faktor Penambah 293.165.580| 295.000.973 | 280.059.183 
6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 10.309.955 32.082.028| 10.608.374 | 32.082.028 Pendapatan Premi dan (Beban Klaim) bersih 5 5 1.577.323 1.043.075 1.211 Pendapatan komprehensif lainnya 19848.571| 20.119.266| 19.266.484 
7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 51.014.678 | 54.265.120| 51.014.678) 54.915.498 Pendapatan (Beban) Bunga Bersih serta Pendapatan Premi (Beban Klaim) Bersih 101.004.569 | 95.819.112 | 126.174.396 | 115.137.504 1211 Selisih lebih penjabaran laporan keuangan - - - 
8. | Tagihan akseptasi 7.096.719 9.461.677 7.167.600 9.554.238 121.2 Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada 
Kredit yang diberikan 1.029.302.549 | 943.702.693 |1,079.274819 | 994.416.523 . Pendapatan dan Beban OperasionalLainnya '”—”” hai wajar melalui penghasilan komprehensif lain : HP 2002101 
. | pinjaman syariah . - | 4051329| 3159501 Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan|.nilai wajar aset keuangan A20708A | M264521)|) AM1A815:| (747996) 12113 Saldo surplus evaluasi aset tetap iggags7i| 20.119.266) 16862023 
- - Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan - - - - 
. | piutang Pembiayaan 2 $ 49.287.9171 39.291.429 Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan 1.430.867 3.190.019 1518191 3.453 785 Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves) 213.317.009 274.881.707 | 260.792.699 
. | Penyertaan modal 47.936.173 | 46.050.734 6.506.903 6.071.727 Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised) (3.254.430) 2965997 | (3.222.599)| 2.967.830 12121 Agio 16029910| 75637.084| 76.324.093 
. |'Aset keuangan lainnya 17.673.390 9.677.838| 24129862| 14.824.981 Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan eguity method! 749.580 523.044 863.646 586.562 12122 Cadangan umum 3.022685| 3.022.687) 3.022.685 
.| cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing - - 106.899 (24.533) 121.23 Laba tahun-tahun lalu 146.436.494 | 145.427.870 | 149.230.460 
a. Surat berharga yang dimiliki (asi tasseanl  a21seg| as369) Pendapatan dividen 1.540.279 36.791 6413 970 12124 Laba periode berjalan 11321920) 50794066) 32215461 


Komisi/provisi/fee dan administrasi 18.469.908 16.548.485 | 18.794.964 | 17.062.124 12125 Dana setoran modal 
(845788191) (80.911.213) (89.610.033)| (86.244.641) Pendapatan lainnya 15131549 | 10.366.230 | 24842276 | 17.918.765 


«Lainnya 


121.26 Lainnya 


. | Aset tidak berwujud 


(155.231) (S12381)| (3636.231)| (2.109.623) Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 24.076.699 | 30.550.081 | 27.384.906 | 35.806.312 
s z 306.416 306.416 Kerugian terkait risiko operasional 350.843 485.717 312628 | 1.016.397 


1.2.2 Faktor Pengurang 5.203.487 166.217 


Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- 


Beban tenaga kerja 29316409 | 29960850 | 39.390.133 | 38.047.126 IEL2AA Pendekatan KomptehersiJinnya MASA GSM SAS), LGS) 


. | Aset tetap dan inventaris 


54.097.2751 472450401 739512011 65.038.484 Beban promosi 2.411.421 2.004.938 2.651.600 2.175.022 12211 Selisih kurang penjabaran laporan keuangan 128.611 k 116.522 


Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- 


(14582523)! (133367a5)| (18735154)! (17.068.297) Beban lainnya 24.011.291 | 25.748.404 | 39.343.155 | 38.153.461 12212 Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai 


. | Aset non produktif 


Pendapatan dan (Beban) Operasional Lainnya (41.751.826)| (56.383.955)| (61.758.017) | (73.981.811) wajar melalui penghasilan komprehensif lain 4.326.043 


a Properti terbengkalai 17.385 16.553 17.385 16.553 LABA (RUGI) OPERASIONAL 59.252.743 | 3943557 | 64.416.379 | 41.155.693 Gang 1 an Geet aa H3 33 5 2 2 
b. Agunan yang diambil alih 62.732 63.922 67.569 69.612 9 

c. Rekening tunda - - - - PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 12224. Rugi tahun-tahun elu 

d. Aset antarkantor 6.717 - 6.717 F Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 231491 56.519 235.852 57.305 12223 Rugi periode berjalan — . 

Aset lainnya 293008181 251306811 360856691 32.615.408 Pendapatan (beban) non operasional lainnya (64.924) (270.969) (55.530) (220.933) 12224 Selisih kurang antara Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) dan 


TOTAL ASET 


LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 166.567 (214.450) 180.322 (163.628) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif 


1.750.994.673 | 1.572.761.035 |1.865.639.010 |1.678.097.734 


12225 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan 
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 59.419.310 | 39.220.707 | 64.596.701 | 40.992.065 dalam Trading Book 


LIABILITAS DAN EKUITAS 


LIABILITAS 


12226 PPKA non-produktif 57.526 . 49.695 


Pajak penghasilan 


12221 Lainnya 691.307 


1. Giro 349.491.946 | 219.397.152 349.755.590 | 220.590.197 a. Taksiran pajak tahun berjalan -/- 12135836 | 12.459.926 | 14.314.524 | 14.140.502 
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 544.446 5.454.680 1.126.030 6.304.894 
2. Tabungan 521.039.799 | 494.575.745 | 522.647.920 | 497.676.739 Pp pajak tangg 13 Kepentingan Non Pengendai yang dapat diperhitungkan 
An Da can me Ae MEA PRP BE MEN LABA SEBELUM LABA BERSIH PRO FORMA DARI TRANSAKSI AKUSISI DENGAN 14 Faktor Pengurang Modal Inti Utama 58.609901| 21.182.139| 55.442.816 
4. | Uang Eektronik 156179| — 35513) 456179) oo 325513 ENTITAS SEPENGENDALI 17327920 | 32215461 | 51.408.207 | 33.156.457 141 Pajak tangguhan is415319| 18308.080| 13524394 
5. | Liabilitas kepada Bank Indonesia 113.491 96.996 113.491 96.996 142 Goodwil 
6. | Liabilitas kepada bank lain 9480.779| 13125761) 9.334547| 13.329.434 LABA BERSIH PRO FORMA DARI TRANSAKSI AKUSISI DENGAN ENTITAS SEPENGENDALI - - (2.400.691) 143 Aset tidak berwujud : ' g 
7. | Liabilitas spot dan derivatif/forward 783.921 198.369 783,921 199.695 1.44 Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang 194582) 2.667. 11.918.482 
8. | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 9.724.245 | 29.408.508 9.997.592 | 29.408.508 LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 17327920 | 32215461 | 51.408.207 | 30.755.766 145 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi 2 : 5 
9. | Liabilitas akseptasi ai 7.096.719 9.461.677 7.167.600 9.554.238 LABA (RUGI) KEPENTINGAN MINORITAS 7 F 14.6 Eksposur sekuritisasi 
10. | Surat berharga yang diterbitkan 36.841.620 30.131.995|  63.611.761| 55.306.697 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1.4.7. Faktor pengurang modal inti utama lainnya 
11. | Pinjaman/Pembiayaan yang diterima 39.290.379 30.522130| 79.857.593 | 68.944.325 1. | Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi 
12. | Setoran jaminan 12142 15.791 12.193 15.841 a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap 2.984.488 - 3.297.304 (92.127) 2 Modal Inti Tambahan/Additional Tier 1 (AT 1) 
13. | Liabilitas antarkantor - - - - b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun 2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT 1 
14. | Uabilitas lainnya 52797626| 45207950| 83.024803| 70386468 5 ma pasti Ke 181, ta Ong . - aa - 12 AgioDisagio 
TOTAL LIABILITAS 1.457.372.719 | 1.286.343.406 (1.562.243.693 (1.386.310.930 Pos-Pos yang Akan Direklasifkasi ke Laba Rugi 23 Faktor Pengurang Modal Inti Tambal . 
a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuarhgan 23.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada bank lain 
EKUITAS dalam mata uang asing (12.089) (62.012) (11.979) (61.226) 232 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, 
15. | Modal disetor b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yahg hibah, atau hibah wasiat 
a. Modal dasar 15.000.000 15.000.0001 15.000.000 | 15.000.000 diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (8.213.844)| (3.378.316)| (8.359.711)| (3.568.636) 
b. Modal yang belum disetor -- (14220501 (7422.050| (422050) (7.422.050) & Lainnya 14854001 459716| 4509279 | 478796 | | | Modal Pelengkap (Tier2) 10564211| 11269263| 9.678.720 
il i Ya 1 Insti dal dalam bentuk saham atau |. hi tan Tier 2 50.000 50.000 150.000 
&. Saham yang dlbeli kembali treasury stock) (2.202.178) (45.997) (2.202.178) (45.997) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK (8.163.805)| (2818.090)| (2.839.024)| (2.823.103) Ta MO ka Pen Sana at lina Yang MEMEN PrSyer Ata Ter 
16. | Tambahan modal disetor AgiolDisagio 2 2 - 
a. Agio 760299101 763240931 75.637.0831 76.242.898 TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM LABA BERSIH Cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung (paling tinggi 1,2546 ATMR Risiko Kredit) 10.514211| 11.219.263) 9.528.720 
b. Disagio -/- - - - - PRO FORMA DARI TRANSAKSI AKUSISI DENGAN ENTITAS SEPENGENDALI 44.664.115 | 29.397.371 | 48.569.183 | 30.333.354 Faktor Pengurang Modal Pelengkap 2 Si 
«Dana setoran modal - : 2 : 41 Sinking Fund 
d. Lainnya 226.563 226.563 1.985.202 1.988.101 PENGHASILAN KOMPREHENSIF PRO FORMA DARI TRANSAKSI AKUISISI DENGAN 4.2 Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada bank lain 
17. | Penghasilan komprehensif lain ENTITAS SEPENGENDALI 5 : (2.776.220) 43 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat 
a1 Keuntungan edan MERE aa BENER A SRELAN TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 44664115 | 29397371 | 48.569.183 | 27.557.134 
b, Kerugian 4- (5.145.961) (Iaoooeg)| (a3a68e) (1.106.608) TOTAL MODAL 2 2213 285.081.611 | 241.660.763 | 276.386.058 
18. | Cadangan Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan yang dapat diatribusikan kepada : (3 Desember 2022 S1 Desember 2021 
a. Cadangan umum 3.022.685|  3.022685|  3.022685| 3.022.685 - Pemilik 47821920 | 32215461 | 51.170.312 | 31.066.592 InopuAL | konsowpasian|  momuat. | konsowpasi 
b. Cadangan tujuan N - 2 - - Kepentingan Non Pengendali 237.895 (310.826) | 
Labah TOTAL LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN 47.827.920 | 32.215461| 51.408.207 | 30.755.766 'ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO RASIO KPMM 
12 | Labahugi ATMR RISIKO KREDIT 839721640) 896125.781| 761302.t47| 813938417) RasiocET 1 (te) 22,30 1 227p) 26169 
3. Tahun-tahun lalu 146.436.494 | 149.230.459 | 146.976.937 | 150.919.771 Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada : ATMR RISIKO PASAR 31eta9| 5tes797| 32753s0| 4299790) Rasio Tiert (se) 22,301 1 237p) 261690 
b. Tahun berjalan 47.827.920 32.215.461 51.170.312 31.066.592 - Pemilik 44.664.115 29.397.371 48.333.349 | 27.855.902 ATMR RISIKO OPERASIONAL 209.879.369| 214959.103| 191.178.694| 199.281.257| Rasio Tier2 (96) 1,076 1 101n 10076 
«. Dividen yang dibayarkan -/- 5 5 - s: - Kepentingan Non Pengendali 235.834 (298.768) TOTAL ATMR 1.052.719.198 1.116.250.681) 955.756.191 /1.017.519464| Rasio KPMM (99) 23,306 255 25,28 211696 
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 293.621.954 | 286.417.629 | 299.294.011 | 288.734.983 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 44.664.115 | 29.397.371 | 48.569.183 | 27.557.134 RASIO KPMM SESUAI PROFIL CET UNTUK BUFFER (90) 138490 16,079 156896 11,569 
20. | Kepentingan minoritas (minority interest) 4.101.306 3.051.821 RISIKO (Be) 36 341 2,60” 216016 


TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT - 5 ALOKASI PEMENUHAN KPMM PERSENTASE BUFFER YANG 


TOTAL EKUITAS 


293.621.954 


EI (| 9 9 h 
286.417.629 | 303.395.317 | 291.786.804 DIVIDEN SESUAI PROFIL RISIKO WAJIB DIPENUHI (92) 5,004 500076 2,50096 2,509 


Dari CET 1 (96) 8467 84670 8,599 860?n| Capital Conservation Buffer (96) 250096 250094 0,00096 0,00096 


Dari ATI (Oo) 0,007 0,0096 00076 0,00?e|  Countergyclical Buffer (90) 0,00074 0,00076 0,00096 0,00076 


TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 


LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah) Dari Ter 2 (96) 10086 10116 1019p 1,009n|. Capital Srcharge untuk Bank istemk (6) 2150076 2150016 2500n| 250096 


LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA LAPORAN ARUS KAS 


Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 : Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 
(Dalam Jutaan Rupiah) (Dalam Jutaan Rupia 


31 Desember 2022 Hi 31 Desember 2021 1 Denai 
| 1 31 Desember 2022 31 Desember 2021 


. | PIHAK TERKAIT 


ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI 


Penempatan pada bank lain 


Pendapatan yang diterima 


a. Rupiah 


Penerimaan bunga dan investasi 130.501.831 136.283.648 


b. Valuta asing 


Pendapatan syariah 10.118.043 6.257.927 


. |Tagihan spot dan derivatif/forward 


a. Rupiah 


Pendapatan premi 8.936.995 6.989.783 


b. Valuta asing 


Beban yang dibayar 


. | Surat berharga yang dimiliki 


Beban bunga (25.762.613) (28.533.680) 


a. Rupiah 


Beban syariah (1.008.042) (1.293.103) 


b. Valuta asing 


Beban klaim (7.359.672) (5.946.708) 


. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) 


Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan 12.468.321 9.005.760 


a. Rupiah 


b, Valuta asing 


Pendapatan operasional lainnya 35.709.608 34.345.472 


Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) 


Beban operasional lainnya (78.869.304) (73.658.162) 


a. Rupiah 


Pendapatan (beban) non operasional - neto (52.531) (203.971) 


b. Valuta asing 


Pembayaran pajak atas penghasilan badan (15.762.408) (11.164.431) 


. |Tagihan akseptasi 


Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang diberikan 


Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi 68.920.228 72.082.535 


a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 


i. Rupiah 


il. Valuta asing 


Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi: 


Bukan debitur UMKM 


(Kenaikan) penurunan aset operasi: 


i. Rupiah 


202.378 - - - 184.189 - - Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (195.110) 945.891 


il. Valuta asing 


z 2 2 - - 5 2 Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (2.114.619) 9.164.531 


Kredit yang direstrukturisasi 


Wesel ekspor dan tagihan lainnya (9.403.150) (2.091.221) 


i. Rupiah 


Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 3.900.820 (8.096.930) 


il. Valuta asing 


Penyertaan modal 


Kredit yang diberikan (106.917.972) (68.377.027) 


. |Tagihan lainnya 


Pinjaman syariah (1.354.828) 39.905.977 


Komitmen dan kontinjensi 


a. Rupiah 


b. Valuta asing 


Piutang pembiayaan (9 7) (11.951.573) 
Aset lain-lain (2.941.947) 1.422.631 


Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi: 


Liabilitas segera 6.175.192 3.261.813 


. | PIHAK TIDAK TERKAIT 


Penempatan pada bank lain 


Simpanan: 


a. Rupiah 


1.396.525 5 : 2 1396525| 1033393 2 : 1.033.393 Giro 129.165.393 35.701.846 


b. Valuta asing 


33.076.140 - . - 33.076.140 | 18.445.053 - . 18.445.053 Giro Wadiah 5 (6.258.078) 


. |Tagihan spot dan derivatif/forward 


Tabungan 24.971.180 37.005.372 


a. Rupiah 


876.390 - 5 2 876.390 495.961 : - 495.961 Tabungan Wadiah - (9.247.604) 


b. Valuta asing 


35.015 Si 5 2 35.015 234.122 £ Si 234.122 Deposito berjangka 15.004.224 (5.923.271) 


. | Surat berharga yang dimiliki 


a. Rupiah 


216.621.868 202.628 “ " 216.824.496 | 220.514.630 48.088 « 220.563.372 


b. Valuta asing 


Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya (3.994.882) (10.456.563) 
) 


720.645 885 357.104 : - 121.002.989 | 130.778.404 239.376 : : 131.018.780 Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (19.410.916) (11.070.164) 


. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) 


Liabilitas lain-lain 5.698.879 27.85 


a. Rupiah 


2.619.993 5 5 2 2.619.993 21.689.728 5 5 21.689.728 Dana Syirkhah Temporer - (33.496.976) 


b. Valuta asing 


7.689.962 2 2 2 7.689.962 10.392.300 5 2 10.392.300 


. |Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) Kas Neto yang Diperoleh dari Kegiatan Operasi 97.506.005 32.588.374 


a. Rupiah 


51.014.678 - 2 & 51.014.678 54.265.120 2 - 54.265.120 


b, Valuta asing 


Tagihan akseptasi 


7.096.719 - “ - 7.096.719 9.043.196 418.481 - : 9.261.677 ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI 


Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang diberikan 


Hasil penjualan aset tetap 343.195 51.654 


a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 


Penambahan Penyertaan saham (145.649) (315.724) 


i. Rupiah 


il. Valuta asing 


558.334.431 26.504.019 1.762.582 2.805.563 12.686.894 | 602.093.489 | 497.942.574 18.708.880 1.635.867 2.459.135 10.267.946 | 531.014.402 Penerimaan dividen 144.069 4.349 
944.424 5 5 5 22.861 967.285 1.849.048 9.492 53 si 11.522 1.870.062 Perolehan aset tetap (10.538.233) (8.254.116) 


Bukan debitur UMKM 


Penurunan (Kenaikan) efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah 


i. Rupiah 


313.799.370 3.386.357 320.871 1.851.023 6.880.123 | 331.237.744) 310.254.324 9.845.091 281.925 1.777.677 6.962.244 | 329.121.261 


il. Valuta asing 


yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan 
87.619.565 5.000.496 813.322 333.914 1.534.356 95.301.653 69.491.016 6.328.355 620.770 301.663 4.770.976 81.512.780 


Kredit yang direstrukturisasi 


komprehensif lain dan Biaya perolehan diamortisasi 37.424.578 (64.581.768) 


i. Rupiah 


101.678.107 18.802.940 1.116.772 3.239.571 10.104.868 | 134.942.258 | 158.710.080 17.966.816 1.343.065 3.263.567 9.210.564 | 190.494.092 


il. Valuta asing 


Penyertaan modal 


5.613.842 4.899.129 598.376 331.163 1.395.759 12.838.269 4.842.713 4.583.183 619.699 299.952 1.626.966 14.972.513 Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Kegiatan Investasi 27.227.960 (73.095.605) 


47.936.173 47.936.173 46.050.734 46.050.734 


. | Tagihan lainnya 


- 2 - - - 5 53 5 : & ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN 


Komitmen dan kontinjensi 


a. Rupiah 


Penerimaan (pembayaran) pinjaman yang diterima 11.068.534 (4.229.199) 
121.383.325 499.983 121.982.747 | 129.722.200 846.650 130.773.925 


b. Valuta asing 


52.301.229 22.531 52.325.446 | 70.372.803 790 70.413.397 Saham yang dibeli kembali (2.187.544) . 


Penambahan modal - 41.059.206 


. JINFORMASI LAIN 


Pembagian laba untuk dividen (26.406.603) (12.125.589) 


Total aset bank yang dijaminkan : 


Penerimaan atas surat berharga yang diterbitkan 21.739.525 12.547.672 


a. Pada Bank Indonesia 


Pembayaran atas surat berharga yang jatuh tempo (14.650.023) (14.608.236) 


b. Pada pihak lain 


. JAgunan yang diambil alih 


")  Butira dan b termasuk kredit yang direstrukturisasi. 
Butir c adalah kredit yang direstrukturisasi yang diberikan kepada debitur UMKM maupun bukan debitur UMKM. 


Penempatan pada bank lain 


POS - POS 


Kas Neto yang (Digunakan untuk) Diperoleh dari Kegiatan Pendanaan (10.436.111) 22.643.854 


KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS 114.297.854 (17.863.377) 


CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI DAN PENYISIHAN PENILAIAN KUALITAS ASET 
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 


PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING (30.287) (2.190) 


KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 153.924.601 171.790.168 


KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 268.192.168 153.924.601 


(Dalam Jutaan Rupiah) 


I 31 Desember 2022 | 


CKPN “OT reka wajib dihitung, . “CKPN IL peka wajib dihitung 
Stage 1 | Stage2 Stage 3 Umum |. Khusus — | Stage1 Stage 2 Stage3 | 


Li 195.497 


Tagihan spot dan derivatif/forward 


- 7.301 


Surat berharga yang dimiliki 


251.775 453.409 Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari: 


Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) 


si 320.820 Kas 27.407.478 26.299.973 


Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) - : 2 


Giro pada Bank Indonesia 150.935.150 56.426.573 


Tagihan akseptasi 


122.966 13.484 “ 6 134.055 354.066 90.432 20.924 Giro pada bank lain 21.488.434 14.065.097 


Kredit yang diberikan 


22.269.341 41.233.514 21.075.964 .609. 18.587.309 39.676.962 8.797.212| 26.407.301 Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - jangka waktu jatuh 


Penyertaan modal 


- - - $ - - 45.209 - tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan 68.361.106 57.132.958 


olelxloluls|w|n|- 


Tagihan lainnya 


Komitmen dan kontinjensi 


1.627.004 4.816.104 13.498 4 1.515.989 5.360.440 614,301 196.350 


Total Kas dan Setara Kas 268.192.168 153.924.601 


MEDIA INDONESIA RABU, 8 FEBRUARI 2023 | HALAMAN 9 


AN KONSOLIDASIAN 
'ersero) Tbk DAN ENTITAS ANAK &IBRI 


ber 2022 dan 2021 


LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PEMEGANG SAHAM 
Tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 p 


(Dalam Jutaan Rupiah) Pemegang Saham Pengendali (PSP) : 
c dasian Ultimate shareholder : 


”31Desember2022 | 31Desember2021 | 31Desember2022131besember2o21 | | - Negara Republik Indonesia : 53,196 


|. TAGIHAN KOMITMEN : - 
Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik aa an Pemegang 'Saharn Bukan'PSF melalui/pasar modal.& 54) 
Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward 15.046.421 17.676.23 15.046.42 17.676.233 - Tidak ada 


Lainnya 


Pemegang Saham Bukan PSP tidak melalui pasar modal (2 544) : 
- Tidak ada 


KEWAJIBAN KOMITMEN 
. | Fasilitas kredi/(pembiayaan yang belum ditarik 
a. Committed - £ 491.741 586.848 
PENGURUS BANK 
ema 
-| Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward 69.751.674 81.246.685 69.751.674 81.246.685 DEWAN KOMISARIS DIREKSI 


Lainnya 2 - Komisaris Utama : Kartika Wirjoatmodjo - Direktur Utama 1 Sunarso 
- Wakil Komisaris Utama/ - Wakil Direktur Utama 1 Catur Budi Harto 


II.” TAGIHAN KONTINJENSI : 9 - 
Garansi yang diterima & Komisaris Independen 1 Rofikoh Rokhim Direktur Keuangan 1  Viviana Dyah Ayu R. K. 


Jan ha “nm nm — ss... - Komisaris Independen : Hendrikus Ivo Direktur Bisnis Mikro 1 Supari 
Ce an --.-.-.-.-.-.-..#.-.-AZA-A.A.A.7AZ“.FET““G“:E -35)#——--E--”, 


Komisaris Independen 1 Agus Riswanto Direktur Bisnis Kecil dan Menengah 1. Amam Sukriyanto 


Garansi yang diberikan 74853 508 57846115 74 854933 5152 ii Komisaris Independen 1 Dwi Ria Latifa Direktur Bisnis Konsumer 1 Handayani 
Lainnya - 2 2 - Komisaris Independen 1 Nurmaria Sarosa Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan 1 Agus Noorsanto 


Komisaris Independen 1 Heri Sunaryadi Direktur Kepatuhan Ahmad Solichin Lutfiyanto 


LAPORAN RASIO KEUANGAN - Komisaris Independen 1 Paripurna Poerwoko Sugarda Direktur Manajemen Risiko 1 Agus Sudiarto 

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 - Komisaris 1  Hadiyanto Direktur Human Capital 1. Agus Winardono 
(Dalam Yc) - Komisaris » Rabin Indrajad Hattari Direktur Digital dan Teknologi Informasi Arga Mahanana Nugraha 
ca AT Direktur Jaringan dan Layanan 1 Andrijanto 


| 31 Desember 2022 


Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) SEVP 


Aset produktif bermasalah dan aset non- produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non-produktif Treasury & Global Services : Achmad Royadi «Satuan Kerja Audit Intern : Triswahju Herlina 
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif , - Corporate Banking 1 Bambang Krisminarno - Change Management & Transformation Office 1 Harsya Wardhana Prasetyo 


Fixed Assets Management & Procurement ") 1 Hendro Padmono - Operations ““) Anik Hidayati 


“) Dijabat sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 

6. NPL net 2 F3 “x) Dijabat sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 

Us Return on Asset (ROA) 

8 Return on Eguity (ROE) , " Catatan : 

9 Net Interest Margin (NIM) , 1. Informasi keuangan konsolidasian di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Bank") dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2022 dan untuk 
10. | Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) , tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Bank sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, 
11. | Cost to Income Ratio (CIR) 7 5 Sungkoro & Surja ("PSS") (firma anggota Ernst & Young Global Limited) dengan rekan penanggungjawab adalah Christophorus Alvin Kossim, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang 
12. | Loan to Deposit Ratio (LDR) g 1 ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini audit tanpa modifikasian, posisi keuangan konsolidasian Bank dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan 
dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 6 Februari 
2023 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. Karena informasi keuangan konsolidasian di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian, dengan demikian informasi tersebut bukan merupakan 
penyajian yang lengkap dari laporan keuangan konsolidasian 


Kepatuhan (Compliance) 
1 a. Persentase pelanggaran BMPK 
i. Pihak terkait 


ji. Pihak tidak terkait 1 2. Informasi keuangan di atas disajikan sesuai dengan hal-hal sebagai berikut : 
b. Persentase pelampauan BMPK a. Laporan keuangan publikasi di atas disajikan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penyampaian Laporan 
|. Pihak terkait 7 g Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. 
(oo Pak tidak terkait oo——oooouovovovovovovovvo vi b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
- 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional. 
j2 jawa c. Peraturan No. VIII.G.7, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-347/B1/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan 
PA 1 ————  ——  “ Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik". 
|” Harian 0 U/U/UVUV——————————— 


“Rata-rata Pada tanggal 30 November 2022, Bank telah mengakuisisi saham PT Danareksa Investment Management (“DIM”) sehingga Bank memiliki 6594 dari total saham beredar DIM. 


b. GWM valuta asing (harian) 1 ,00 4. Nilai tukar mata uang asing untuk 1 USD per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp15.567,50 dan Rp14.252,50 


3. Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan , , 5. Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk dengan rata-rata tertimbang 
jumlah lembar saham biasa yang beredar selama tahun yang bersangkutan. 


LAPORAN TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF 
Tanggal 31 Desember 2022 
(Dalam Jutaan Rupiah) 


TRANSAKSI 


Forward 27.187.680 
Option 
| a. Jual 4.925.230 4.925.230 
| b. Beli - - 
Future 


| Swap 47.936.215 47.936.215 & 194.939 118.076 
6 Lainnya - - - - - Jakarta, 8 Februari 2023 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 


B. Terkait dengan Suku Bunga Direksi 
1 Spot - - - - 


Forward 5 
i | 
| : — — : : 
15.436.298 15.436.293 - 548.024 510.221 


———T-—— mmk “$ 
101.604.334 101.604.334 aa 783.921 


Sunarso Viviana Dyah Ayu R. K. 
Direktur Utama Direktur 


SUMN RIBRI 


"51,4T 


Tumbuh 671544 (yoy) AN 


ju 


2 : 
Dirut BRI: Alhamdulillah Untung dan Slamet 


Melayani 34 Juta Usaha Mikro, 
BRI Cetak LabajRp.51/4 Triliuny — 


Melalui Pajak & Dividen, Laba Ini Akan Kembali ke Rakyat, yg” 


ASET 
NN 3 SN 


posisi Desember 2022 konsolidasianM & ee 


R “ » | Tumbuh 11184 (yoy AN 
N & N£ ina 3 2 p BEN Na £ Pa 


3 -x. JAS - 
La 


3 DANA PIHAK KETIGA Komposisi 


| | "1.307,88 T |. CASA 66,701 


bottom line kinerja 


Kunci keberhasilan BRI dalam menjaga 


perusahaan adalah: 
Peningkatan komposisi CASA berpengaruh pada 


Tumbuh 14,854 (yoy) AN efisiensi Cost of Fund (bank) menjadi 1,874 


ig Keberhasilan efisiensi 
BRI berhasil melakukan efisiensi yang terlihat dari semakin 
membaiknya beberapa rasio seperti Cost of Fund (bank) 1,874, 
BOPO 6910Xx, Cost Eficiency Ratio 48164, Pp 
Cost to Income Ratio 47,384 dan Cost of Credit 2,554. 


yA Fee Based Income (FBI) tumbuh double digit 


Transformasi digital berhasil meningkatkan FBI hingga 10,165 (yoy) RASIO KEUANGAN 
atau sebesar Rp18,80T, sehingga fee to income ratio mencapai 11,374. LD CAR NPL NPL COVERAGE 


KM Peningkatan Recovery Rate , La 87, 25,544 1 2,674 305,736 


591245 recovery rate yang dicapai BRI pada Tahun 2022. 
Sehingga pendapatan recovery meningkat sebesar 33,594 (yoy). 


Pulsa/Data 


TOTAL KREDIT 


1.139,08 T | Swa "965,30 T 


Kredit mikro tumbuh 13,924 (yoy) AN Komposisi kredit UMKM sebesar 84.744, 


Trik Tunai BRIVA Listrik 


osx | 
09 


KONTRIBUSI UNTUK NEGERI 
BRI BRI adalah banknya rakyat, berbisnis denganrakyat 
& diproses dengan caranya rakyat. Keuntungan BRI 
DIGITALISASI & INKLUSI KEUANGAN dikembalikan ke rakyat lewat pajak dan dividen. 


BRI terus melakukan transformasi digital dan mendorong terwujudnya 
inklusi keuangan di Indonesia untuk menyediakan akses seluas- 
luasnya bagi masyarakat Indonesia. 


e Kontribusi BRI Terhadap psjam 


Mobile Banking Super App. digunakan lebih dari : 1 
23,85 juta users melesat 68,4846 (YOy). Volume Penerimaan Negara Capai 


transaksi tumbuh 22 kali lipat menjadi Rp2.669 Rp26,5 T Lkipl744 Rp136,5 T Sg 
triliun, dan jumlah transaksi 1,83 miliar transaksi. pada 5 Tahun Terakhir 


AgenBRILink 


Saat ini AgenBRILink menjangkau 58 ribu Desa 
atau mengcover 2774 total desa di Indonesia. 


e BRI telah memberdayakan lebih dari 


AWARD 2022 2.182 Desa BRILIaN Lala 


»170 PENGHARGAAN Indonesia, dimana €£E) diantaranya 


627 ribu Rp1.297 triliun 1,08 miliar Forbes 2022 Global 2000 adalah desa wisata. 
Agen yang Tersebar Volume Transaksi Jumlah Transaksi Finansial LARGEST PUBLIC COMPANY IN INDONESIA 
#1 di Indonesia 4#349 di Dunia 


SENTRA LAYANAN ULTRA MIKRO 
28 | The Banker - Top 1000 World Bank 2022 
SenyuM RIBRI | Sus | PM | WORLD BEST BANK IN INDONESIA 
#1 di Indonesia #104 di Dunia IMPLEMENTASI ESG 
. 2 . '.3 . 
Km ma Me antar Bai : The Aset Tilple A mi pesagkiMbansnatl UN 
begadaian, dan PNM ? mmum The Best SME Banker Of The Year (CEO BRI Group) prinsip ESG salah satunya melalui: 


The Best Treasury & Working Capital - SME £ J " 
e Pembiayaan kepada usaha berkelanjutan (sesuai 


1.003 »34 juta 


Total Gerai Senyum Nasabah 


Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan pada POJK 


No.51/ POJK.03/2017) yang menyentuh GILEL PAI 
» “- 
AYG GDeneokes BIBRISere daan PNM atau setara GYAYA dari total kredit yang disalurkan 


FIT MtId 13,196 (yoy)i 


RIBRIventures RIBRIIfe @IBRiremittance @IBRlinsurance RIBRIfinance 


bm 12017 www.bri.co.id 

BRI 

SI 1500017 bankbriid W bankbri.id @J Bank eri MS BANK BRI Jr bankori.id 
BRI merupakan peserta penjaminan LPS & berizin dan diawasi-oleh Otoritas Jasa Keuangan 


1 0 RABU, 8 FEBRUARI 2023 


"ra Pi 


S7 


—X 


£ 


NUSANTARA 


MM 
tin 


Ia « & 
MI/DJOKO SARDJONO 


CEK KELANGKAAN MINYAK KITA: Bupati Klaten Sri Mulyani memegang kemasan Minyakita dan berdialog dengan pedagang saat melakukan cek harga dan stok di 
Pasar Srago, Klaten, Jawa Tengah, kemarin. Bupati mendapati harga minyak goreng bersubsidi, yaitu Minyakita dijual dengan harga Rp16 ribu atau di atas harga yang telah 


ditentukan sebesar Rp14 ribu/liter. 


Menteri Perdagangan 

dan Satgas Pangan Polri 
menemukan 555 ribu liter 
migor bersubsidi disimpan 
di gudang. Polda Jateng 
juga melacak adanya 
penahanan distribusi migor. 


FicKi RAMADHAN 
ficki@mediaindonesia.com 


ATGAS Pangan 
Bareskrim Polri ber- 
sama Menteri Perda- 
gangan, Zulkifli Hasan, 
berhasil membongkar pe- 
nimbunan 555 ribu liter mi- 
nyak goreng (migor) Minyakita 
kemasan botol di gudang PT 
Bina Karya Prima kawasan 
Cilincing, Jakarta Utara. 

Zulkifli menyebut ratusan 
ribu ton minyak ini berada di 
gudang sejak Desember tahun 
lalu. Alasannya domestic mar- 
ket obligation atau DMO yang 
tertahan. 

“Hari ini kita menemukan 
banyak sekali, ada 555 ribu 
atau setengah juta ton lebih 
dan botolnya 1 literan. Peru- 
sahaan mengaku belum kirim 
dengan dasar mereka belum 
mendapat DMO, tetapi sudah 


lama sekali ini, produksi bu- 
lan Desember,” terang Zulkifli 
saat kunjungan di gudang PT 
Bina Karya Prima Jakarta, 
kemarin. 

Ia meminta migor terse- 
but segera didistribusikan 
ke pasar-pasar tradisional di 
Pulau Jawa. “Jadi, tiga hari ini 
bisa kelar,” lanjutnya. 

Mendag meminta Satgas Pa- 
ngan menyelidiki penimbunan 
migor tersebut. “Yang pasti ini 
barangnya akan dihabiskan 
dulu. Soal benar atau salah 
nanti karena baru ketemu hari 
ini,” ujarnya. 

Polisi di Jawa Tengah mulai 
mengendus adanya indikasi 
pedagang sengaja menahan 
migor bersubsidi itu di pasaran 
sehingga terjadi kelangkaan. 

“Bukan penimbunan, tetapi 
ada indikasi yang menahan ba- 
rang sehingga terjadi kelang- 
kaan,” kata Direktur Reskrim- 


sus Polda Jateng Kombes Dwi 
Subagyo. 

“Kita sudah mengetahui 
lokasi pihak penahanan ba- 
rang, nanti kita ke lokasi,” 
tambahnya. 

Selain migor yang langka 
dan mahal, masyarakat juga 
mengeluh karena untuk mem- 
beli migor bersubsidi Minya- 
kita jarus menunjukkan KTP. 

“Kami kurang setuju beli 
Minyakita dengan KTP, ribet 
karena harus menujukan KTP,” 
kata Rahmawati, warga Su- 
ngailiat, Kabupaten Bangka. 

Ia meminta ada tata cara 
lain untuk membeli Minya- 
kita, selain menggunakan KTP. 
Alasannya ia tidak pernah 
bawa KTP saat belanja ke pasar 
tradisional. 


Beras tetap mahal 
Selain migor, beras juga 
masih belum turun harganya. 


Gubernur Jawa Barat, Ridwan 
Kamil, mengaku bingung de- 
ngan kenaikan harga beras di 
Jabar. Dana tak terduga akan 
digunakan untuk mengenda- 
likan inflasi di Jabar. 

“Nah, itu harusnya di Jabar 
tidak ada kenaikan signifikan. 
Karena kita surplus 1,5 juta 
ton,” kata Emil, panggilan 
Ridwan Kamil di Cirebon, 
kemarin. 

Untuk itu, lanjut Emil, 
pihaknya masih melakukan 
pendalaman untuk menemu- 
kan penyebab kenaikan harga 
beras tersebut. Bahkan Emil 
mengaku rutin mengecek lang- 
sung harga beras di sejumlah 
pasar setiap Minggu. 

Perum Bulog Kantor Wila- 
yah Sulawesi Tengah hingga 
saat ini sudah menggelontor- 
kan 60.494 ton beras murah di 
bawah harga eceran tertinggi 
pemerintah. 


Ada Indikasi Misor 
Minyakita Ditimbun 


Kepala Perum Bulog Divre 
Sulteng, David Susanto menga- 
takan, puluhan ribu ton beras 
murah itu dijual melalui pro- 
gram Stabilisasi Pasokan dan 
Harga Pangan (SPHP) khusus 
beras di Pasar Tradisional 
Inpres Manonda dan Pasar 
Tradisional Masomba Palu. 

Naiknya harga sejumlah 
barang kebutuhan pokok di 
Kabupaten Bandung seperti 
pada harga beras dan cabai 
membuat Pemerintah Kabupa- 
ten Bandung berencana meng- 
gelar operasi pasar murah 
apalagi menjelang puasa. 

Harga beras di semua pasar 
tradisional di Kota Solo belum 
juga kunjung turun. “Naik se- 
mua karena tidak ada stok dan 
tidak ada pengiriman,” ungkap 
Barata, pedagang beras di Pa- 
sar Legi Solo.(WJ/UL/DG/TB/RF/ 
AS/BB/DW/JS/AN/MY/AD/LD/ 
MGN/N-1) 


Pengacara Sopir Audi Praperadilankan Polres Cianjur 


TIM kuasa hukum Sugeng 
Guruh Gautama Legiman, 
tersangka kasus kecelakaan 
yang menyebabkan mening- 
galnya Selvi Amalia Nuraeni, 
mempraperadilankan Polres 
Cianjur ke Pengadilan Negeri 
Cianjur. Langkah itu dilaku- 
kan tim kuasa hukum untuk 
menguji proses hukum yang 
dilakukan pihak kepolisian 
terhadap klien mereka. 
Kuasa hukum tersangka, 
Yudi Junadi, menegaskan pra- 
peradilan merupakan salah 


satu bentuk formal sistem 
peradilan pidana. Jadi, kata 
Yudi, praperadilan bukan hal 
tabu dilakukan. 
“Praperadilan yang kami 
ajukan untuk menguji 
apakah penetapan tersang- 
ka, penahanan, kemudian 
penggeledahan, kemudian pe- 
nangkapan itu sesuai dengan 
aturan atau tidak. Itu saja sih. 
Jadi, hal-hal yang sifatnya for- 
mal. Jadi (praperadilan) belum 
kepada materi perkaranya,” 
tegas Yudi kepada wartawan, 


Senin (6/2) malam. 

Langkah yang dilakukan 
Yudi lantaran kliennya tiba- 
tiba ditetapkan polisi sebagai 
tersangka pada kasus kecela- 
kaan lalu lintas yang menewas- 
kan mahasiswi Fakultas Hu- 
kum Universitas Suryakancana 
Cianjur tersebut. Yudi mene- 
gaskan penetapan seseorang 
tersangka harus ada proses 
terlebih dulu. 

“Penetapan Sugeng sebagai 
tersangka itu masuk ranah 
praperadilan. Menurut versi 


kami, itu tidak boleh Sugeng 
dinyatakan sebagai tersangka 
yang sebelumnya belum per- 
nah diundang atau dipanggil 
dan kemudian diperiksa. Da- 
lam undang-undang, seseorang 
boleh dinyatakan tersangka 
bilamana orang itu atau calon 
tersangka diperiksa dulu, ke- 
cuali dalam keadaan in absen- 
tia. In absentia mah memang 
orangnya enggak ada,” beber 
Yudi yang juga dosen Fakultas 
Hukum Unsur Cianjur. 
Perkara kasus tersebut terus 


bergulir. Tim penyidik Sat- 
lantas Polres Cianjur sudah 
menyerahkan berkas pemerik- 
saan tersangka yang sekarang 
ditahan ke Kejaksaan Negeri 
Cianjur. 

Kasi Pidum Kejaksaan Ne- 
geri Cianjur, Rike Noviadewi, 
mengatakan berkas lakalantas 
dengan tersangka Sugeng Gu- 
ruh Gautama Legiman akan 
diperiksa, termasuk pemerik- 
saan barang bukti yang ditar- 
getkan dalam 14 hari ke depan 
sudah tuntas. (BB/N-1) 


MEDIA 
INDONESIA 


Bantuan Rehah 
Rumah Korban 
Gempa Terealisasi 


KORBAN gempa bumi di 
Kabupaten Malang, Jawa Ti- 
mur, menyambut gembira 
bergulirnya bantuan dana 
perbaikan rumah yang rusak 
berat akibat gempa bumi 
April 2021. Dana bantuan 
dari pemerintah pusat baru 
selesai diproses Desember 
2022 dan siap digulirkan ta- 
hun ini. 

“Dana bantuan perbaikan 
rumah rusak berat mela- 
lui rekening masing-masing 
penerima bantuan senilai 
Rp50 juta,” tegas Kepala Desa 
Wirotaman, Kecamatan Am- 
pelgading, Kabupaten Malang, 
Ahmad Sholeh, kemarin. 

Penggunaan dana bantuan 
itu menggunakan sistem reim- 
burse atau penggantian uang. 
Teknisnya, tim ahli akan 
menaksir biaya perbaikan 
rumah yang sudah dilakukan 
para korban gempa. 

Bantuan dana tunggu huni- 
an sempat disalurkan senilai 
Rp3 juta per kepala keluarga. 
Setelah itu, mereka tidak me- 
nerima bantuan serupa. 

Di Desa Wirotaman, lanjut- 
nya, terdapat 119 warga yang 
rumahnya rusak berat. Akan 
tetapi, yang terverifikasi ha- 
nya 90 warga, sedangkan ru- 
mah rusak sedang dan ringan 
sebanyak 207 warga yang 
memperoleh bantuan. 


Adapun di Cianjur, pem- 
bangunan gedung SMP yang 
rusak terdampak gempa di- 
targetkan selesai sebelum 
dimulainya tahun ajaran 
baru. 

Kepala Bidang SMP Di- 
nas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Cianjur, 
Helmi Halimudin, mengata- 
kan pembangunan gedung 
SMP diprioritaskan di Keca- 
matan Cugenang merupakan 
episentrum gempa. Ditambah 
wilayah-wilayah penyangga 
Kecamatan Cugenang, seperti 
Kecamatan Warungkondang, 
Kecamatan Cianjur, dan Ke- 
camatan Pacet. 

“Prioritas di Kecamatan 
Cugenang dulu. Untuk SMP 
negeri itu ada tiga sekolah 
yang rusak di Kecamatan 
Cugenang, sedangkan yang 
swasta cukup banyak,” kata 
Helmi. 

Sementara itu, Pusat Vul- 
kanologi dan Mitigasi Ben- 
cana Geologi memberikan 
tiga rekomendasi yang harus 
dilaksanakan oleh Kabupaten 
Garut terkait mitigasi ben- 
cana gempa bumi. 

Tiga rekomendasi itu ialah 
mitigasi bencana, pengaturan 
tata ruang, dan pembentukan 
perda tentang aktivitas di 
kawasan gempa bumi. (BN/ 
BB/AD/N-1) 


Kesal Uans Dicuri, 
Ayah Aniaya Anak 
hingga Tewas 


SATRESKRIM Polres Cima- 
hi menetapkan Ade Bogel, 
37, sebagai tersangka kasus 
penganiayaan terhadap dua 
orang anak kandungnya yang 
terjadi Senin (6/2) siang ke- 
marin. 

Kasus penganiayaan di- 
lakukan di rumah kontrakan 
Jalan Pasantren, RT 07/07, Ke- 
lurahan Cibabat, Kecamatan 
Cimahi Utara, Kota Cimahi, 
itu menewaskan anak perem- 
puan berinisial AH, 10, se- 
dangkan kakaknya, AMN, 12, 
kini dirawat di rumah sakit. 

“Kami menetapkan se- 
orang sebagai tersangka, ya- 
itu orangtua kandung 

laki-laki dari korban, ke- 
mudian istrinya, yaitu ibu tiri 
dari korban masih dilakukan 
pendalaman,” kata Kapolres 
Cimahi, AKB Aldi Subartono, 
kemarin. 

Penetapan status tersangka 
berdasarkan pemeriksaan 
Satreskrim Polres Cimahi 
terhadap tersangka dan se- 
jumlah saksi. Penyidik pun 
telah membentuk tim untuk 
melakukan olah tempat keja- 
dian perkara. 

Dari hasil pengungkapan 
tersangka kesal kepada kedua 
anaknya karena mereka telah 
mengambil uang miliknya se- 
besar Rp450 ribu lalu dibagi- 
kan kepada teman-temannya 


untuk jajan sehingga Ade tega 
menganiaya korban. 

“Motif awal, tersangka ke- 
sal karena korban mengam- 
bil uang tanpa izin akhirnya 
ia emosi, marah sehingga 
mengenai korban mengaki- 
batkan satu meninggal dunia, 
satu luka-luka,” ungkapnya. 

Dari pengakuan tersangka, 
Ade menendang dan memu- 
kul sebanyak 15 kali. 

Masih terkait kekerasan 
anak, kasus kekerasan sek- 
sual pada anak juga mening- 
kat. Di Kabupaten Garut, 
berdasarkan laporan Kejak- 
saan Negeri setempat, kasus 
kekerasan seksual pada anak 
di Garut menempati urutan 
kedua setelah narkoba. 

Kepala Kejaksaan Negeri 
Garut, Neva Sari Susanti, 
mengatakan belum dua bu- 
lan, ada 20 kasus kekerasan 
seksual pada anak yang dita- 
ngani Kejari. 

Ia tidak memungkiri ka- 
sus akan bertambah karena 
pelakunya rata-rata orang 
terdekat seperti keluarga dan 
orangtua. 

Dari Kabupaten Sleman, 
Bupati Sleman Kustini Sri 
Purnomo minta pelaku pen- 
cabulan terhadap 20 anak 
remaja masjid di Ambarke- 
tawang, Gamping, dihukum 
berat. (DG/AD/AU/JS/N-1) 


Cara Sidoarjo Memanjakan Tamu 


AGI-PAGI setelah lepas 
P subuh, di masjid- 

masjid di Kabupaten 
Sidoarjo, Jawa Timur, tampak 
kesibukan yang tidak biasa, 
kemarin. Seperti di Masjid 
Al Amin di Jl Kompol M 
Duryat, Sidoarjo, terlihat 
para pengurus masjid 
membagikan sarapan pagi 
kepada para jemaah yang 
mayoritas dari luar daerah 
yang akan mengikuti Harlah 
1 Abad NU yang dipusatkan 
di GOR Delta Sidoarjo. 

“Alhamdulillah,” kata 
seorang nahdliyyin saat 
menerima sarapan pagi dari 
pengurus masjid dengan 
wajah memancarkan rasa 
gembira. 

Tidak hanya makanan, 
warga di sekitar GOR Delta 
Sidoarjo secara sukarela 
mempersilakan para jemaah 
bisa memanfaatkan kamar 


mandi di rumah-rumah 
warga untuk mandi dan 
keperluan lainnya. 

Fasilitas yang ada di 
sekolah dan perkantoran juga 
dibuka untuk peserta. Bagi 
yang tidak bisa menyaksikan 
langsung jalannya acara, 
warga di sekitar GOR juga 
mempersilakan jemaah 
nahdliyyin untuk menonton 
siaran langsung melalui 
televisi. 

KH Asik, Ketua Takmir 
Masjid Al Amin, mengatakan 
Masjid Al Amin, salah 
satu titik distribusi 
bantuan makanan dan 
minuman. “Perhelatan 1 
Abad NU dihadiri utusan 
dari berbagai daerah di 
Indonesia. Sikap kami juga 
akan mengharumkan nama 
Sidoarjo,” kata Asik. 

Gereja Kristen Indonesia 
Sidoarjo juga menyediakan 


makanan dan minuman 
gratis. “Kami juga 
menyediakan penginapan 
gratis, tapi kapasitasnya 
hanya untuk dua orang,” kata 
pendeta GKI Sidoarjo, Dedik 
Yusak. 

Semangat para warga NU 
untuk menghadiri resepsi 
Puncak 1 Abad NU yang 
digelar kemarin terlihat dari 
para nadliyyin yang rela 
berjalan kaki cukup jauh 
karena terjadi kemacetan 
saat masuk ke Sidoarjo. 

Seperti dialami Lutfiah, 

42, pengurus Fatayat NU dari 
Desa Kali Jurang, Kecamatan 
Tonjong, Kabupaten Brebes 
Jawa Tengah. Lutfiah 
berangkat ke Sidoarjo 
bersama empat pengurus 
Fatayat lainnya pada Senin 
(6/2) pukul 16.00. Mereka 
berlima dikawal dua anggota 
Banser dan satu pengemudi. 


Perjalanan mereka 
sebenarnya lancar dan 
melaju dengan kecepatan 
santai. Namun, tiba-tiba 
berubah menjadi macet saat 
masuk kawasan Sidoarjo 
sekitar pukul 4 pagi. 
Kendaraan mereka tidak bisa 
masuk mendekati stadion 
lokasi acara sehingga harus 
diparkir di lokasi sisrest 
areaxp? tol. 

“Kami harus jalan kaki. 
Jaraknya ke stadion masih 
sekitar 8 kilometer. Kami tiba 
di stadion sekitar pukul jam 
7 pagi,” ujar Lutfiah yang 
banjir keringat jalan kaki 
cukup jauh. 

Lutfiah yang sehari- 
harinya buruh tani ditemani 
Rohmawati berangkat ke 
Sidoarjo secara mandiri. 
Mereka patungan uang Rp600 
ribu. (Mohammad Ghazi/Heri 
Susetyo/N-1) 


MI/HERI SESETYO 


BERISTIRAHAT SETELAH BERJALAN JAUH: Anggota Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) beristirahat 
di tenda-tenda yang telah disediakan panitia setelah berjalan cukup jauh untuk mengikuti HUT ke-1 
Abad NU yang digelar di Stadion Gelara Delta Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin. Banyak para peserta yang 
harus berjalan kaki menuju stadion selama 4-5 jam karena padatnya warga NU yang hadir. 


MEDIA 
INDONESIA 


“ww.pin.co.id 


EKONOMI 


sp" 


ANTARA/OKY LUKMANSYAH 


RENCANA KENAIKAN TARIF LISTRIK NONSUBSIDI: Seorang petugas memeriksa box panel listrik di Rumah Susun Sewa 
(Rusunawa) Tegal, Jawa Tengah, kemarin. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan rencana menaikkan tarif 
listrik nonsubsidi pada 1 April 2023 mendatang sehingga saat ini mulai mengkaji dan memilah profil konsumen atau pelanggan listrik 
untuk menentukan kebijakan tarif listrik nonsubsidi. 


Eksplorasi Jadi Tantangan Industri Migas 


KEGIATAN eksplorasi guna 
menemukan cadangan mi- 
nyak dan gas (migas) baru 
perlu digiatkan untuk men- 
jaga keberlanjutan dari indus- 
tri migas dalam negeri. 

Direktur Utama PT Pertami- 
na EP (PEP) Wisnu Hindadari 
mengatakan bahwa bila ti- 
dak ada penemuan cadangan 
migas baru, cadangan yang 
ada hanya cukup untuk enam 
hingga tujuh tahun menda- 
tang. 

“Jadi, ini merupakan hal 
yang patut dilakukan agar 
cadangan yang ada tidak 
terus tergerus. Padahal, porsi 
minyak bumi dalam Ren- 
cana Umum Energi Nasional 
(RUEN) masih akan terus ada,” 
kata Wisnu dalam Silaturahim 


Manajemen Pertamina EP 
bersama Pimpinan Redaksi 
Media Nasional di Jakarta, 
kemarin. 

Pertemuan itu turut di- 
hadiri Manajemen PEP, PHE 
OSES, dan PHE ONWJ yang 
tergabung dalam Subholding 
Upstream Regional Jawa. 

Kegiatan eksplorasi itu sen- 
diri menghadapi tantangan 
yang cukup tinggi dalam hal 
tingkat keberhasilan dan bi- 
aya. Tidak setiap kegiatan 
eksplorasi berhasil mene- 
mukan cadangan yang bisa 
dieksploitasi. Data industri 
menunjukkan bahwa tingkat 
keberhasilan ada di level 3696. 
Adapun PEP pada tahun lalu 
berhasil mencapai 650. 

“Dalam RDP terakhir di 


DPR, ada komitmen eksplorasi 
mencapai US$1,7 miliar tahun 
ini, meningkat dua kali lipat 
dibanding tahun lalu. Jadi, itu 
cukup bagus,” ujar Wisnu. 

Lebih lanjut Wisnu yang juga 
Direktur Subholding Upstream 
Regional Jawa memaparkan 
realisasi produksi minyak PEP 
2022 sebesar 70.170 barrel 
oil per day (BPOD) dari selu- 
ruh wilayah kerja (WK) yang 
tersebar dari Aceh hingga 
Papua. Sementara itu, untuk 
produksi gas, mencapai 848,93 
million standard cubic feet per 
day (MMSCFD). 

Melalui capaian itu, Pertami- 
na EP merupakan produsen 
migas nasional terbesar ketiga 
di Indonesia. Sementara itu, 
Subholding Upstream Regio- 


nal Jawa hingga akhir 2022 
berhasil membukukan pro- 
duksi minyak bumi sebesar 
61.325 BOPD dan gas bumi 
mencapai 387 MMSCFD. 
Wisnu menyampaikan 
sangat penting bagi peru- 
sahaan untuk dapat mem- 
bangun hubungan strategis 
dengan media agar tercipta 
kesepahaman penyampaian 
berita yang berimbang ke- 
pada masyarakat. “Karena 
sebagai produsen migas, kami 
membutuhkan media untuk 
menyampaikan hasil kinerja 
perusahaan dan terbukanya 
feedback dari media seba- 
gai cross checks and balance 
bagi kedua pihak, yaitu pe- 
rusahaan dan media,” tandas 
Wisnu Hindadari. (Uud/E-3) 


PAMERAN 
TEKNOLOGI 
TRADISIONAL 
RAMAH PEREMPUAN: 
Seorang perempuan 
memperagakan cara 
mengiris kulit bambu 
untuk dijadikan anyaman 
dalam pameran teknologi 
tradisional ramah 
perempuan yang diinisiasi 
Yayasan Penguatan 
Lingkar Belajar Komunitas 
Lokal (PIKUL) di Kupang, 
NTT, kemarin. Pameran 
itu diikuti enam organisasi 
dan perorangan, termasuk 
mahasiswa, yang 
menciptakan sejumlah 
alat yang ramah bagi 
kaum perempuan di NTT. 


ANTARA/KORNELIS KAHA 


Tidak Ada Hambatan Akses ke Gas Murah 


SKK Migas menegaskan tidak 
ada hambatan birokrasi atau 
pengurangan pasokan terha- 
dap kebijakan harga gas bumi 
tertentu (HGBT) bagi para 
pelaku industri. Insentif dari 
pemerintah tersebut dijalan- 
kan sesuai dengan prosedur 
yang sudah ditetapkan. 
Deputi Keuangan dan Ko- 
mersialisasi Satuan Kerja Khu- 
sus Pelaksana Kegiatan Usaha 
Hulu Minyak dan Gas Bumi 
(SKK Migas) Kurnia Chairi 
menegaskan akses industri ter- 
hadap HGBT sudah dijalankan 
secara maksimal dan kualitas 
pelayanannya terus diupa- 
yakan terjadi peningkatan. 
Hal itu sekaligus menjawab 
anggapan sejumlah pelaku 
industri tentang adanya ham- 


batan berupa birokrasi. 

“Akses industri ke harga gas 
bumi US$6 per MMBTU meng- 
acu kepada aturan dan meka- 
nisme yang sudah ditetapkan 
dalam Peraturan Menteri 
ESDM Nomor 15 Tahun 2022,” 
ungkap Kurnia, Senin (6/2). 

Permen ESDM dimaksud 
ialah tentang tata cara pe- 
netapan pengguna gas bumi 
tertentu dan harga gas bumi 
tertentu di bidang industri. 
Sejumlah industri yang ber- 
hak ialah industri pupuk, 
petrokimia, oleochemical, 
baja, keramik, kaca, dan sa- 
rung tangan karet. 

“SKK Migas akan selalu 
berupaya meningkatkan pe- 
layanan kepada seluruh stake- 
holder, baik itu KKKS maupun 


yang lainnya, mudah-mudah- 
an bisa diaksanakan dengan 
baik termasuk pelaksanaan 
Permen ESDM 15 Tahun 2022,” 
ungkapnya. 

Secara prosedur, Kemen- 
terian Perindustrian mela- 
kukan verifikasi dan evalu- 
asi terhadap siapa saja yang 
berhak mendapatkan harga 
gas murah yang paling tinggi 
dibanderol US$6 per MMBTU 
tersebut. 

SKK Migas, sesuai kewenang- 
annya, mengoordinasikan pe- 
nyesuaian harga gas bumi ke- 
pada kontraktor. Setelah itu, 
BPH Migas mengoordinasikan 
dan menetapkan penyesuaian 
besaran tarif pengangkutan 
gas bumi melalui pipa. 

Selanjutnya, Menteri ESDM 


dapat menugaskan Badan 
Usaha Milik Negara dan/atau 
afiliasinya yang bergerak di 
bidang kegiatan usaha gas 
bumi untuk melaksanakan 
penyaluran gas bumi kepada 
pengguna gas bumi. 

PT Perusahaan Gas Negara 
Tbk (PGN) yang telah memba- 
ngun jaringan distribusi gas 
hanya bertugas menyalurkan 
sesuai dengan penugasan dan 
penetapan dari Kementerian 
ESDM. 

“Terkait penyebab industri 
yang gagal mendapatkan gas 
murah mungkin lebih tepat 
ditanyakan ke kementerian 
teknis (Kementerian Perin- 
dustrian) terkait yang melaku- 
kan assessment,” kata Kurnia. 
(RO/E-1) 


Tugas berat 
pemerintah pada 
tahun ini salah 
satunya ialah 
pengendalian 
inflasi. Jika inflasi 
bergerak liar, 
pertumbuhan 
ekonomi akan 


terganggu. 


M ILnam RAMADHAN AviseNa 
ilham@mediaindonesia.com 


ENINGKATAN biaya 

hidup (cost of living) di- 

sebut akan menjadi pe- 

nyebab perlambatan 
ekonomi global pada tahun ini. 
Potensi itu juga bisa terjadi di 
Indonesia yang baru saja mem- 
bukukan pertumbuhan 5,3146 
(yoy) pada tahun lalu. 

Wakil Direktur Institute for 
Development of Economics 
and Finance (Indef) Eko Listi- 
yanto mengemukakan potensi 
peningkatan biaya hidup itu 
sudah diingatkan lembaga 
World Economic Forum (WEF) 
beberapa waktu lalu dan akan 
jadi batu sandungan bagi nega- 
ra-negara yang sedang dalam 
pemulihan ekonomi. 

“Dalam 1-2 tahun ke depan, 
ini menjadi concern di publik. 
Pada 2023-2024, persoalan 
biaya hidup dengan segala 
rentetannya akan sangat me- 
mengaruhi situasi global,” ujar 
Eko dalam diskusi Akselerasi 


RABU, 8 FEBRUARI 2023 1 1 


Waspadai 
Kenaikan 
Biaya Hidup 


Ekonomi di Ujung Tanduk, 
kemarin. 

Indikasi peningkatan biaya 
hidup, sambungnya, telah 
muncul di Indonesia. Kenaik- 
an harga beras dan minyak 
goreng belakangan ini disebut 
berpotensi membuka keran 
mahalnya ongkos hidup ke 
depan. 

Hal itu perlu menjadi perha- 
tian pemerintah sebab tinggi- 
nya biaya hidup dinilai bakal 
memberi tekanan pada per- 
ekonomian yang sedang dalam 
tahap pemulihan. 

Salah satu upaya jitu untuk 
meredam peningkatan biaya 
hidup ialah pengendalian in- 
flasi. Inflasi yang bergerak 
liar, kata Eko, bakal meng- 
ganggu kinerja pertumbuhan 
ekonomi. 

“Inflasi juga perlu diken- 
dalikan secara cepat. Memang 
menurun, tapi masih di atas 
590. Harga beras dan minyak 
goreng itu belum teratasi sam- 
pai saat ini. Ini kita dorong 
pemerintah cepat menekan 
inflasi agar target inflasi juga 
bisa tercapai,” tutur Eko. 

Dalam diskusi yang sama, 
ekonom pusat industri, per- 
dagangan, dan investasi Indef 
Ahmad Heri Firdaus menam- 
bahkan pemerintah juga perlu 
mendorong pertumbuhan 
industri pengolahan untuk 
melepaskan Indonesia dari 
perangkap negara berpenda- 
patan menengah (middle in- 
come trap). Itu bisa dicapai 
asalkan industri manufaktur 
memiliki pertumbuhan dua 
kali lebih tinggi daripada per- 


tumbuhan ekonomi nasional. 

“Kalau kita mau keluar dari 
middle income trap dalam wak- 
tu 8-10 tahun, pertumbuhan 
sektor industri manufaktur itu 
harus dua kali lipat dari per- 
tumbuhan ekonomi nasional 
selama lima tahun berturut- 
turut,” tuturnya. 

Industri pengolahan, sam- 
bungnya, memiliki dampak 
rambatan (multiplier effect) 
yang besar pada sektor pereko- 
nomian lainnya. Karenanya, dia 
menyayangkan kinerja industri 
manufaktur malah menunjuk- 
kan tren penurunan dalam 
beberapa waktu terakhir. 


Andalkan APBN 

Dalam keterangan persnya, 
kemarin, Menteri Keuangan 
Sri Mulyani Indrawati meng- 
ungkapkan pemerintah akan 
kembali mengandalkan APBN 
untuk meredam gejolak di te- 
ngah ketidakpastian ekonomi 
global. Alat keuangan negara 
itu juga disebut membawa per- 
ekonomian Indonesia menjadi 
titik terang di tengah gelapnya 
perekonomian dunia. 

“Berkat kerja keras APBN 
sebagai peredam tekanan glo- 
bal, Indonesia masih menjadi 
negara dengan predikat The 
Bright Spot di tengah guncang- 
an global saat ini. Ini yang 
harus terus kita jaga dengan 
tetap optimistis, namun juga 
waspada,” ujarnya. 

Sri Mulyani menambahkan 
pemerintah tetap memproyek- 
sikan pertumbuhan ekonomi 
nasional akan tetap kuat pada 
tahun ini. (E-2) 


SEKILAS 


PTPN Group Cetak Laba 


Bank DKI Salurkan Kredit 


dan Produktifitas Tertinggi 
HOLDING Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) 
berhasil membukukan laba konsolidasi sebesar 
Rp5,51 triliun pada 2022 atau naik 1996 dari 
tahun sebelumnya. Itu merupakan laba tertinggi 
sepanjang sejarah perusahaan. 

“Tentu ini berkat kerja keras seluruh 
jajaran yang telah berkomitmen menjalankan 
transformasi untuk perbaikan kinerja,” ungkap 
Direktur Utama holding PTPN III (Persero) 
Mohammad Abdul Ghani, kemarin. 

Abdul Ghani menambahkan penjualan 
perseroan meningkat 596 jika dibandingkan de- 
ngan tahun sebelumnya menjadi Rp56 triliun. 

Sementara itu, EBITDA, yang menjadi faktor 
mendasar kinerja keuangan perseroan, juga 
sangat baik dan sehat, yakni tercatat Rp13,56 
triliun atau 596 di atas anggaran 2022. 

Keberhasilan kinerja perseroan tersebut tidak 
lepas dari keberhasilan perseroan mengerek 
produktifitas tandan buah segar (TBS) yang 
meningkat 3,496 dari tahun sebelumnya. Begitu 
juga dengan produktivitas crude palm oil (CPO) 
yang mencapai lebih 5 ton per hektare atau 
meningkat 3,696 dari 2022. Produktivitas itu di 
atas rata-rata CPO nasional. (RO/E-3) 


Rp48,37 Triliun 


BANK DKI menutup 2022 dengan capaian kinerja 
keuangan yang sangat baik. Hal itu terlihat dari 
peningkatan penyaluran kredit sepanjang 2022 
tumbuh 23,5396 menjadi Rp48,37 triliun pada 
Desember 2022 dari Rp39,16 triliun pada 2021. 

Pertumbuhan kredit itu didukung dengan 
kualitas asetyang sangat baik dengan membaiknya 
indikator rasio kredit bermasalah (non-performing 
loan/NPL) menjadi 1,7596 pada Desember 2022 
dari 2,984 pada Desember 2021. 

Direktur Utama Bank DKI Fidri Arnaldy 
menjelaskan bahwa peningkatan kinerja bank 
tersebut dicapai melalui strategi ekspansi yang 
kuat serta sinergi dan kolaborasi dengan berbagai 
pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan 
perusahaan-perusahaan swasta terkemuka. 

“Bersamaan dengan momentum pertumbuhan 
ekonomi, Bank DKI melakukan transformasi 5.0 
secara menyeluruh dengan akselerasi kinerja 
penyaluran kredit dan ekspansi bisnis secara 
berkelanjutan sebagai komitmen mendorong 
pemulihan ekonomi Indonesia meskipun masih 
ada tantangan ketidakpastian global,” ungkap 
Fidri. (RO/E-3) 


PENGUMUMAN 
PENJUALAN DAN PELEPASAN SELURUH SAHAM-SAHAM (10076) 
PT TRANS OCEAN NIAGATAMA 


PT TRANS OCEAN NIAGATAMA SUATU PERSEROAN TERBATAS YANG DIDIRIKAN BERDASARKAN HUKUM REPUBLIK 
INDONESIA DAN BERKEDUDUKAN DI GEDUNG MUSTIKA RATU LT. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 74-75, 
KELURAHAN MENTENG DALAM KECAMATAN TEBET, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA 12870. 


DENGAN INI MENGUMUMKAN BAHWA: 


PT TRANS OCEAN NIAGATAMA, AKAN MENGADAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA, 
YANG DIPERKIRAKAN AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 8 MARET 2023 DENGAN AGENDA PENJUALAN 
DAN PELEPASAN SELURUH SAHAM-SAHAM (10076) MILIK PARA PEMEGANG SAHAM KEPADA CALON 


PEMEGANG SAHAM BARU. 


DAN OLEH KARENANYA ATAS HASIL PELEPASAN SELURUH SAHAM-SAHAM (10076) TERSEBUT, AKAN MENYEBABKAN 
TERJADINYA PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PT TRANS OCEAN NIAGATAMA. 


KARENANYA, PENGUMUMAN INI DITUJUKAN KEPADA PARA KREDITUR, PEMEGANG HAK TAGIH (INVOICE/TAGIHAN 
YANG BELUM TERSELESAIKAN) DAN ATAU TERMASUK PIHAK-PIHAK YANG MEMILIKI KEPENTINGAN DENGAN 
PT TRANS OCEAN NIAGATAMA DAN ATAU TERMASUK MEMILIKI KEPENTINGAN DENGAN MASING-MASING 
PEMEGANG SAHAM PT TRANS OCEAN NIAGATAMA, UNTUK SEGERA DAPAT MENGHUBUNGI DAN MENGAJUKAN 
TAGIHAN/TANGGAPAN/SANGGAHAN/KEBERATAN SECARA TERTULIS DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI KERJA 
SEJAK TANGGAL PENGUMUMAN INI DIMUAT DENGAN ALAMAT: 


PT TRANS OCEAN NIAGATAMA 
ALAMAT: GEDUNG. MUSTIKA RATU LT. 10 
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 74-75 
KELURAHAN MENTENG DALAM KECAMATAN TEBET JAKARTA SELATAN 12870 
NO. TLP: 021-83794718 
UP: DIREKSI PT TRANS OCEAN NIAGATAMA 


APABILA DALAM WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN DIATAS, TIDAK ADA TANGGAPAN DAN ATAU KEBERATAN ATAU 
SANGGAHAN APAPUN TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA KLAIM DALAM BENTUK APAPUN KEPADA 
PT TRANS OCEAN NIAGATAMA DAN ATAU KEPADA MASING-MASING PEMEGANG SAHAM PT TRANS OCEAN 
NIAGATAMA, MAKA DIANGGAP SELURUH KREDITUR, PEMEGANG HAK TAGIH (INVOICE/TAGIHAN) DAN ATAU 
TERMASUK PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DENGAN PT TRANS OCEAN NIAGATAMA DAN ATAU TERMASUK 
MEMILIKI KEPENTINGAN DENGAN MASING-MASING PEMEGANG SAHAM PT TRANS OCEAN NIAGATAMA, DIANGGAP 
TIDAK KEBERATAN TERHADAP RENCANA PENJUALAN DAN PELEPASAN SELURUH SAHAM-SAHAM (10075) 
MILIK PEMEGANG SAHAM KEPADA CALON PEMEGANG SAHAM BARU. 


SELURUH KLAIM/SANGGAHAN/KEBERATAN/TANGGAPAN YANG DITERIMA SETELAH MELEWATI BATAS WAKTU 
YANG DITENTUKAN, MAKA DIANGGAP GUGUR DEMI HUKUM. 


DAN SEGALA HAL/KEWAJIBAN YANG TIMBUL DAN ATAU BELUM TERSELESAIKAN OLEH PT TRANS OCEAN 
NIAGATAMA DAN ATAU OLEH SETIAP PARA PEMEGANG SAHAM SEBELUM TERJADINYA PELEPASAN SELURUH 
SAHAM-SAHAM TERSEBUT KEPADA CALON PEMEGANG SAHAM BARU, TETAP MELEKAT DAN MENJADI KEWAJIBAN 
PARA PEMEGANG SAHAM YANG LAMA (SEBELUM DIALIHKAN KEPADA CALON PEMEGANG SAHAM BARU). 


PENGUMUMAN INI DIMUAT DALAM RANGKA PEMENUHAN KETENTUAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
YANG BERLAKU YAITU PASAL 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. 


JAKARTA, 8 FEBRUARI 2023 
DIREKSI PT TRANS OCEAN NIAGATAMA 


1 2 RABU, 8 FEBRUARI 2023 


Atur Pola 
Makan 
Sehat 
pada Anak 


Cegah 
Diabetes 


IKATAN Dokter Anak Indo- 
nesia (IDAI) mencatat kasus 
diabetes pada anak naik signi- 
fikan pada tahun 2023, hingga 
70 kali lipat sejak 2010. Tahun 
ini ada sebanyak 1.654 anak 
dan remaja yang tersebar di 
13 kota Indonesia merupakan 
pasien diabetes. 

Dosen Departemen Bio- 
statistik, Epidemiologi, 
Kesehatan Populasi, Fakul- 
tas Kedokteran, Kesehatan 
Masyarakat dan Keperawatan 
(FKKMK) UGM, 

Lastdes Cristiany Friday 
Sihombing menyampaikan, 
pencegahan diabetes pada 
anak bisa dilakukan melalui 
pengaturan pola makan sehat 
oleh orangtua. Hal tersebut 
dimulai dari menerapkan pola 
makan sehat sejak dini, yakni 
di awal pemberian makanan 
pendamping asi (MPASI). 

“Pencegahan dimulai dari 
kebiasaan dan penerapan pola 
makan saat MPASI,” tuturnya 
dalam siaran pers dari Humas 
UGM, Senin (6/1). 

Ketika memasuki usia 6 bu- 
lan ke atas, lanjutnya, anak 
diperkenalkan dengan ma- 
kanan padat termasuk kan- 
dungan tambahan pangan 
seperti gula dan garam. 

Di usia tersebut orangtua 
diharapkan bisa mengatur 
pemberian gula dan garam 
dengan bijak sebatas untuk 
memperkenalkan kedua rasa 
tersebut. 

“Anak-anak kalau dikenal- 
kan dengan rasa yang signi- 
fikan, baik asin, manis, mau- 
pun gurih akan cenderung 
ketagihan memilih makanan 
tersebut sehingga orangtua 
harus bisa mengatur atau 
membatasi konsumsi gula 
garam pada anak. Sebab, jika 
sudah terbiasa mengonsumsi 
gula ataupun garam, anak 
akan terbawa sampai dewasa 
dan sulit dihilangkan,” pa- 
parnya. 

Lastdes Cristiyani juga 
mengimbau orangtua untuk 
dapat mengedukasi anak da- 
lam memilih jajanan atau 
snack sehat saat berada diluar 
rumah atau sekolah. Sebab, 
tidak dimungkiri anak-anak 
saat ini tumbuh dalam paparan 
tinggi akan jajanan kekinian 
yang banyak mengandung 
gula ataupun garam serta 
kemudahan akses memperoleh 
berbagai makanan tersebut. 

Anjuran konsumsi gula yang 
disarankan WHO untuk anak- 
anak adalah 6 sendok teh 
per hari. Sedangkan anjuran 
konsumsi garam bagi anak- 
anak per harinya kurang dari 
1 sendok teh per hari. 

Selain mengatur pola ma- 
kan sehat dengan membatasi 
konsumsi gula garam, dia- 
betes pada anak dikatakan 
Lastdes Cristiany bisa dicegah 
dengan mengenalkan serta 
membiasakan anak untuk 
melakukan aktivitas fisik atau 
olahraga. (AT/H-3) 


KESEHATAN 


Pentingnya Deteksi Dini pada Kanker 


65.858 
(16,696) 


36.633 @ Payudara 
Kasus (9,29Y2) @ Serviks 
204.059 Kanker @ Paru-paru 


di Indonesia 


(51,496) 
—— 2020 


34.783 
(8,8896) 
34.189 

Xx (8,670) 


21.392 
(5,496) 


@ Kolorektum 
@ Liver 
@ Lainnya 


Deteksi Dini Beberapa Kanker 


Kanker 
Hati 


Kanker 
Serviks 


p » Kanker 
1 


/ Payudara | 


Sadanis (pemeriksaan payudara klinis) Inspeksi visual asam asetat (tes IVA) 
m Dapat dilakukan di puskesmas atau fasilitas m Pemeriksaan secara langsung di leher 
pelayanan kesehatan. rahim dengan asam asetat. 
m Dilakukan petugas kesehatan terlatih dan kompeten, yaitu: m Akan tampak perubahan warna yang 
m Bidan desa, puskesmas, dan puskesmas pembantu menunjukkan hasil normal atau tidak. 
m Bidan praktik mandiri, rumah sakit, dan rumah bersalin. 


m Pemeriksaan kesehatan rutin. 
m Pemeriksaan hepatitis. 

m Pemeriksaan USG hati. 

m Pemeriksaan darah fungsi hati. 


Manfaat Deteksi Dini Kanker 

m Pengobatan tidak sekompleks 
ketika kanker sudah parah. 

m Persentase kesembuhan tinggi. 


Pap smear 
Gejala yang Perlu Diwaspadai Tes untuk memeriksa keadaan sel-sel 
m Benjolan baru di payudara atau ketiak. 
m Ada bagian dari payudara yang menebal atau membengkak. 
m Iritasi atau kerutan pada kulit payudara. 
m Kemerahan atau kulit bersisik di area puting atau payudara. 
m Puting yang tertarik ke dalam atau nyeri di area puting. 
m Keluarnya cairan dari puting selain ASI, termasuk darah. 
m Setiap perubahan ukuran atau bentuk payudara. 


pada serviks dan vagina. 


m Kualitas hidup lebih baik. 
m Biaya yang 
dikeluarkan lebih 
rendah. 


Gejala yang Perlu Diwaspadai 


m Perdarahan tidak normal pada vagina. 
m Keputihan yang tidak biasa. 

s Nyeri saat berhubungan intim. 

m Frekuensi buang air kecil meningkat. 


m Nyeri di area payudara. 


Sumber: Kementerian Kesehatan/Globocan/Litbang MI/ Grafis: SENO 


Deteksi Dini Kanker 


Tingkatkan Peluang Sembuh 


Pasien dengan stadium dini kanker 
memiliki harapan hidup yang lebih baik 
Jika dibandingkan yang sudah stadium 


lebih lanjut. 


MuHammaD A RAMADHAN 
redaksi@mediaindonesia.com 


ETIKA pertama me- 
meriksakan diri ke ru- 
mah sakit, Anita, 40, 
tak menyangka bahwa 
ja didiagnosis kanker serviks. 
Mulanya, ia curiga karena vagi- 
nanya mengeluarkan darah sete- 
lah berhubungan dengan suami. 
Ia ke rumah sakit untuk men- 
jalani pemeriksaan. “Awalnya, 
mulut rahim dibilang rapuh. 
Lalu dokter melakukan biopsi,” 
jelasnya ketika dihubungi, pekan 
lalu. Hasil biopsi baru diketahui 
beberapa hari kemudian. 

“Saya dapat e-mail siang hari, 
dan disebut ada ca cx, sedangkan 
jadwal konsultasi malam hari. 
Saya browsing dulu dan kaget 
sekali tahu kalau itu kanker,” 
kata dia. 

Setelah menjalani pemeriksaan 
lanjutan, diketahui kanker yang 
ia idap masih tergolong stadium 
awal, stadium 1B. “Informasinya, 
kanker belum menyebar, jadi 
rencananya rahim akan diangkat 


karena saya sudah ada dua anak. 
Kata dokter peluang sembuh be- 
sar,” ujarnya lega. 

Ketua PERHOMPEDIN Jakarta, 
dr. Ronald Alexander Hukom, 
Sp.PD-KHOM, M.Epid, MHSc, 
FINASIM menjelaska bahwa bagi 
pasien penderita kanker yang 
memeriksa kesehatannya sejak 
dini akan memiliki angka hara- 
pan hidup lebih tinggi. “Stadium 
dini memiliki harapan hidup 
yang lebih baik jika dibanding- 
kan yang sudah stadium lebih 
lanjut,” ujar dr Ronald Aleander 
Hukom dalam acara talkshow 
CISC di Perpusnas, Sabtu (4/2). 

Ronald merujukpada data pene- 
litian di Inggris, yang menunjuk- 
kan pada kasus penderita kanker 
paru-paru yang memeriksakan 
kesehatan mereka pada stadium 
awal, 8 dari 10 orang mempunyai 
angka harapan hidup 1 tahun 
lebih lama. Berbanding terbalik 
dengan yang memeriksakan 
kesehatan saat stadium 4 maka 
angka harapan hidupnya hanya 
2 dari 10 orang. 

Senada, Konsultan Hematologi 


Onkologi Medik dan Dokter Pe- 
nyakit Dalam dr Findy Prasetya- 
waty, Sp.PD-KHOM mengatakan 
keuntungan dari deteksi dini 
adalah jika kita mengetahui lebih 
cepat sebelum ada gejala maka 
pengobatan akan lebih baik da- 
lam arti tata laksana akan lebih 
sedikit dilakukan. 

“Pentingnya melakukan de- 
teksi dini karena kanker yang 
menakutkan itu yang stadium 
lanjut. Kalau stadium awal, 
tindakan yang dilakukan untuk 
menyembuhkan dan mencegah 
lebih baik dan tindakannya pun 
tidak banyak seperti stadium- 
stadium lanjut,” kata Findy dalam 
talkshow RSCM Kencana, Jumat 
(3/2). 


Faktor risiko 

Findy mengatakan tidak semua 
kanker bisa dilakukan deteksi 
dini. Terdapat kanker yang bisa 
dilakukan dengan mudah ketika 
di luar permukaan kulit, tetapi 
ada juga yang sulit dilakukan 
pemeriksaan dini karena tum- 
buh di dalam dan tersembunyi. 
Sementara itu, pemeriksaan 
kanker dengan alat juga memiliki 
risiko seperti radiasi dan biaya 
yang cukup mahal. 

Beberapa jenis kanker bisa 
dilakukan deteksi dini bagi yang 
memiliki faktor risiko. Contohnya, 


kanker hati yang muncul dari 
hepatitis B, ada peningkatan 
risiko terjadinya kanker sehingga 
pasien perlu melakukan deteksi 
dini secara rutin. 

Banyak masyarakat datang ke 
dokter dengan masalah kanker 
yang sudah kronis karena tidak 
adanya pemeriksaan dini. 
Padahal, kanker masyarakat, 
misalnya, bisa dilakukan peme- 
riksaan secara mudah dengan 
cara pemeriksaan payudara sen- 
diri (sadari). 

“Kalau ada orang tua kita yang 
terdiagnosis kanker usia 50 ta- 
hunan, kita segera memeriksa- 
kan diri juga jadi lebih muda 
memeriksakan diri. Jadi, ada hal- 
hal seperti itu yang dilakukan,” 
ujar Findy. 

Kemudian pada usia lanjut juga 
disarankan segera melakukan pe- 
meriksaan dini kanker ke dokter 
dengan diskusi dan saran dari 
dokter meskipun dari keluarga 
tidak ada yang mengalami penya- 
kit kanker. Pada pasien laki-laki 
juga bisa memeriksakan risiko 
kanker prostat. 

“Selanjutnya pasien yang 
mengalami risiko peningkatan 
kanker hati bisa dilakukan USG 
tiap 6 bulan pemeriksaan dan ada 
cukup banyak deteksi dini pada 
jenis kanker lainnya,” tuturnya. 
(TIam/H-3) 


MEDIKAMENTOSA 


Leitmotive Eliminasi 


KUSTA ialah penyakit penuh teka- 
teki yang telah dikenal sejak za- 
man kuno dan abad pertengahan. 
Meskipun penyebab kusta, yaitu 
Mycobacterium leprae (M leprae) 
sudah ditemukan sejak 1873, 
tetapi hingga akhir 2022, masih 
terdapat 15.239 penderita kusta 
baru di Indonesia. Dari semua 
penderita baru yang terdeteksi, 
5,69Yo mengalami disabilitas 
tingkat dua. 

Dari 34 provinsi, 6 provinsi be- 
lum mencapai eliminasi kusta. 
Padahal, secara nasional Indone- 
sia telah mencapai status elimi- 
nasi kusta tahun 2000 (prevalensi 
kusta «1 per 10.000 penduduk). 

Salah satu ganjalan terbesar 
mencapai eliminasi kusta secara 
menyeluruh ialah leprostigma. 
Sumber leprostigma bisa dari 
stereotip agama, bahasa, dan 
kesalahpahaman. Leprostigma 
menyebabkan penderita kusta 
aktif menunda atau enggan bero- 


bat. Padahal, ini sangat berba- 
haya bagi penderita kusta karena 
kurangnya pengobatan pada 
tahap awal dapat memperburuk 
gejala, meningkatkan komplikasi, 
meningkatkan penularan kontak 
dekat, dan meningkatkan risiko 
kecacatan. 

Untuk mengurangi leprostigma 
maka perlu mengubah paradigma 
penanganan kusta. Dari catatan 
sejarah, sejak Armauer Hansen 
menemukan M. leprae sebagai 
penyebab kusta, penanganan 
kusta termasuk leprostigma ma- 
sih pasang surut hingga kini. 
Misalnya, sidang World Health 
Assembly 1991 menetapkan 
resolusi eliminasi kusta tahun 
2000 menggunakan prevalensi 
«1 per 10.000 penduduk sebagai 
patokan. 

Namun, meskipun prevalensi 
kusta bisa ditekan, setiap tahun 
tetap muncul penderita kusta 
baru. Di tahun 2000-SDGs, pe- 


Kusta 


DOK. PRIBADI 
Perigrinus H Sebong 
Pengajar FK Unika Soegijapranata 


nanganan kusta mulai berfokus 
pada paradigma sindemik, yang 
mana kusta merupakan isu cross 
cutting sehingga penanganan- 
nya mesti paralel dengan upaya 
mengurangi determinasi faktor 
nonmedis seperti kemiskinan, 
sanitasi buruk dan literasi. 
Namun, stigma tetap saja masih 


terjadi. Terbaru adalah inisiatif 
Global Leprosy Strategy 2021- 
2030 menuju zero leprosy tahun 
2030, tetapi empat pilar GLS, 
yaitu (1) melaksanakan peta jalan 
zero leprosy secara terintegrasi, 
(2) meningkatkan kegiatan pen- 
cegahan dan penemuan kasus 
secara aktif yang terintegrasi, (3) 
melakukan tata laksana kusta 
dan komplikasinya serta mence- 
gah disabilitas baru, dan (4) mem- 
erangi stigma dan menghormati 
hak asasi penderita kusta, belum 
ditindaklanjuti. 

Fakta tersebut, hemat penulis, 
adalah refleksi status guo kusta 
selama hampir 368 tahun eksis 
di Indonesia sejak tahun 1655. 
Kusta sebenarnya ialah meta- 
fora untuk stigma. Eliminasi 
kusta mustahil tercapai tanpa 
komitmen bersama mengurangi 
leprostigma. Dengan kata lain, 
stigma kusta ialah leitmotive dari 
hubungannya dengan manusia 


sehingga perubahan paradigma 
penanganan kusta sangat me- 
nentukan besar kecilnya derajat 
leprostigma di masyarakat. 

Pengurangan leprostigma tidak 
dapat terjadi tanpa keterlibatan 
dan partisipasi dari orang yang 
pernah mengalami kusta. Butuh 
lebih banyak upaya untuk meng- 
integrasikan seni komunikasi 
sosial ke dalam pengurangan 
stigma, termasuk menghilangkan 
stereotip atau bahasa diskrimi- 
natif yang masih membelenggu 
masyarakat Indonesia. Oleh ka- 
rena itu, eliminasi kusta hanya 
dapat terwujud apabila upaya 
tersebut diramu dalam stra- 
tegi nasional yang sistematis, 
terukur dan berkelanjutan lintas 
generasi. Selamat memperingati 
Hari Neglected Tropical Diseases 
(NTD) Sedunia. Kita tunggu lang- 
kah konkret pemerintah da- 
lam rangka akselerasi eliminasi 
kusta. 


MEDIA 
INDONESIA 


Memilih Sepatu 
yang Tepat, 
Hindari 
Gedera Kaki 


SEIRING berkembangnya fesyen, perubahan tren 
sepatu terkadang menyajikan bentuk sepatu 
yang tidak biasa. Terkadang ada orang yang 
memaksa diri untuk menggunakan sepatu yang 
tidak nyaman demi mengikuti sebuah tren atau 
demi estetika semata. Padahal, itu memaksakan 
kaki untuk menggunakan sepatu yang kurang 
sesuai dengan jenis dan ukuran kaki dapat me- 
ningkatkan risiko terjadinya luka atau cedera. 

Dokter Spesialis Bedah Ortopedi Konsultan 
Foot & Ankle Jakarta Knee & Shoulder Orthopedic 
Sport Centre (JKOSC) dr Astuti Pitarini, Sp.OT 
(K) mengatakan sepatu yang tidak tepat dapat 
menimbulkan beberapa masalah seperti bunion, 
hammer toe, dan bahkan kesleo kaki. 

Bunion merupakan benjolan tulang yang ter- 
bentuk pada sendi di pangkal jempol kaki. Pada 
kondisi ini, ujung jempol kaki akan tertarik ke 
arah jari-jari kaki yang lebih kecil dan memaksa 
sendi di pangkal jempol kaki untuk menonjol. 

“Selain faktor genetik atau kondisi medis, 
bunion juga dapat disebabkan oleh penggunaan 
sepatu yang terlalu ketat dan sempit. Kondisi 
bunion yang semakin parah dapat menyebab- 
kan penderita sulit berjalan dan menggunakan 
alas kaki karena benjolan menjadi lebih besar 
dan terasa menyakitkan,” jelas Astuti, beberapa 
waktu lalu. 

Hammer toe merupakan kelainan bentuk yang 
menyebabkan jari kaki menekuk atau meleng- 
kung ke bawah. Kelainan bentuk ini paling sering 
memengaruhi jari kaki telunjuk atau tengah. 
Meskipun kondisi ini bisa jadi bawaan saat lahir, 
hammer toe juga dapat disebabkan oleh radang 
sendi atau pemakaian sepatu yang tidak pas. 

Keseleo merupakan kondisi ketika ligamen di 
pergelangan kaki tertarik atau robek sehingga 
menyebabkan rasa sakit dan pembengkakan 
di area cedera. Sepatu dengan hak tinggi dan 
lancip ialah jenis sepatu yang paling berisiko 
menyebabkan cedera. “Tumpuan berat tubuh 
pada ujung hak berbentuk lancip yang mening- 
katkan risiko terjatuh,” katanya. 

Astuti menyarankan untuk mengetahui tujuan 
penggunaan sepatu sebelum membelinya agar 
dapat mengoptimalkan aktivitas penggunanya. 
Selain itu, hal yang sering diremehkan oleh peng- 
guna ialah masa kedaluwarsa sepatu. Misalnya, 
seorang pelari akan berisiko mengalami cedera 
kaki apabila sepatu yang digunakan sudah tidak 
berfungsi sebagai alat proteksi yang benar ka- 
rena outer sole sudah menipis dimakan waktu. 

“Sepatu lari yang sudah digunakan lebih dari 
450 kilometer sebaiknya diganti untuk mencegah 
terjadinya sakit pada tumit atau telapak kaki,” 
ujarnya. Hal yang tidak kalah penting adalah 
memilih sepatu yang sesuai dengan ukuran kaki. 
Sepatu yang baik adalah sepatu yang terasa nya- 
man sejak pertama kali digunakan. (Iam/H-3) 


INFO SEHAT 


Australia akan Legalkan Ekstasi 
dan Jamur Ajaib untuk Medis 


PENGAWAS obat-obatan Australia Therapeutic 
Goods Administration mengumumkan zat 
psikedelik MDMA dan psilocybin--lebih dikenal 
sebagai ekstasi dan jamur ajaib--akan segera 
digunakan dalam pengobatan depresi dan stres 
pascatrauma. Psikiater akan dapat meresepkan 
dua zat tersebut mulai Juli 2023 setelah pihak 
berwenang menyebut menemukan bukti yang 
cukup manfaatnya untuk pasien tertentu. Kedua 
obat tersebut saat ini merupakan zat terlarang 
dan hanya dapat digunakan dalam uji klinis yang 
dikontrol secara ketat. 

Mike Musker, peneliti kesehatan mental dan 
pencegahan bunuh diri di University of South 
Australia, menyambut baik langkah tersebut. 

“Ada banyak orang yang mengalami PTSD 
(gangguan stres pasca-trauma) dan depresi, 
terutama veteran tentara dan orang-orang yang 
bekerja di layanan darurat, yakni obat psikiatri 
standar tidak bekerja dan tidak memberikan 
kelegaan," katanya. 

Pihak berwenang di Kanada dan Amerika 
Serikat termasuk di antara negara yang telah 
mengizinkan penggunaan medis MDMA dan 
psilocybin. (AFP/H-3) 


Pemberian Kopi pada Anak 
Sebabkan Hiperaktif 
dan Susah Makan 


MEDIA sosial diramaikan dengan video anak diberi 
kopi oleh ibunya sehingga menyebabkan sang 
buah hati BAB 9 kali dalam sehari. Ahli gizi dr Tan 
Shot Yen mengatakan pemberian kopi pada anak 
akan sangat berbahaya karena kopi memiliki kan- 
dungan kafein dan diuretik. 

“Anak-anak yang minum kopi bisa mengalami 
insomnia, hiperaktif, dan susah makan. Selain 
kafein, alasan lain karena kopi memiliki sifat 
diuretik,” kata dr Tan saat dihubungi beberapa 
waktu lalu. 

Proses diuretik membuat penyerapan kalsium 
anak terganggu. Padahal, kalsium dibutuhkan 
anak-anak untuk kesehatan tulang dan gigi, 
sementara kafein pada kopi bisa menjadi racun 
bagi anak-anak. 

Kafein merupakan zat stimulan alami yang bisa 
ditemukan pada kopi, teh, soda, dan minuman 
berenergi. American Academy of Pediatrics 
merekomendasikan tidak ada kopi berkafein, 
teh, soda, minuman olahraga atau produk lain 
untuk anak di bawah usia 12 tahun. “Sementara 
untuk remaja usia 12-18 tahun harus membatasi 
asupannya hingga kurang dari 100 mg per hari. 
Buat amannya, anak boleh minum kopi 18 tahun," 
jelasnya. (lam/H-3) 


MEDIA 
INDONESIA 


HUMANIORA 


RABU, 8 FEBRUARI 2023 1 3 


SEKILAS 


BMKG Siapkan Operasi TMC 


Mulai Pertengahan Februari 


BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) te- 
ngah menyiapkan operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) 
di sejumlah daerah untuk mengantisipasi kejadian kebakaran 
hutan dan lahan. 

“Kami sedang menyiapkan TMC dalam menghadapi kondisi 
musim kemarau yang kering atau untuk potensi karhutla. Ke- 
mungkinan kejadiannya di Riau (pada) pertengahan atau akhir 
Februari yang mana berpotensi terjadi kekeringan ekstrem,” 
kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, kemarin. 

Pada akhir Mei dan awal Juni, operasi TMC untuk meng- 
antisipasi karhutla akan dilakukan di beberapa wilayah lain- 
nya, seperti Jambi, sebagian Sumatra Utara, Palembang, dan 
beberapa provinsi di Kalimantan. 

Masyarakat diminta mewaspadai ancaman karhutla pada 
tahun ini. Pasalnya, musim kemarau 2023 lebih kering jika 
dibandingkan dengan 2022, 2021, dan 2020. 

BMKG, kemarin, juga memperingatkan sejumlah wilayah 
untuk mewaspadai curah hujan sangat tinggi hingga 12 Febru- 
ari 2023 nanti. Wilayah itu di antaranya Aceh, Sumatra Utara, 
Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, 
Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. (Ata/H-1) 


Antibodi Penerima Vaksinasi Booster Naik 
Tiga Kali Lipat 

KEPALA Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementeri- 
an Kesehatan Syarifah Liza Munira mengemukakan masyarakat 
penerima vaksinasi lengkap berikut dosis penguat atau booster 
terbukti secara Serologi Survei (Serosurvei) meningkat kadar 
antibodi hampir tiga kali lipat. 

“Selain itu, masyarakat yang dalam satu tahun belakangan 
melengkapi status vaksinasinya, kadar antibodi meningkat 
hampir tiga kali lipat," kata Syarifah di Jakarta, kemarin. 

la mengatakan dari hasil Serosurvei pada Januari 2023 
terlihat hal utama, yaitu proporsi penduduk yang memiliki 
imunitas SARS CoV-2 bertambah tinggi menjadi 9996. “Proporsi 
masyarakat waktu Juli terakhir itu sekitar 98,596. Jadi, masih 
tetap tinggi," katanya. 

Peningkatan pun terjadi pada kadar antibodi penduduk, 
yaitu pada Desember 2021 sebesar 448, Juli 2022 meningkat 
jadi 2.095, sedangkan Januari 2023 meningkat menjadi 3.207. 

Kemenkes bersama Fakultas Kesehatan Masyarakat Univer- 
sitas Indonesia melakukan studi Serologi Survei ketiga untuk 
mengetahui status imunitas dari masyarakat. Studi dilakukan 
terhadap 16.286 responden di 34 provinsi dan 99 kabupaten/ 
kota. (lam/Ant/H-1) 


SMK Pusat Keunggulan Skema 


Pemadanan Dukungan Diminati Industri 
DITJEN Pendidikan Vokasi Kemendikbud-Ristek kembali melak- 
sanakan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keung- 
gulan Skema Pemadanan Dukungan (SMK PK SPD) 2023. Tahun 
ini, ada 2.559 industri pendaftar program atau naik signifikan 
dari tahun sebelumnya. 

Peningkatan jumlah pendaftar tersebut turut disertai de- 
ngan melonjaknya nilai ajuan investasi industri, yaitu mencapai 
Rp2,3 triliun. Sementara itu, pada SMK PK SPD 2022, industri 
yang terlibat ialah 349 industri dengan total investasi sebesar 
Rp439,25 miliar. 

Jumlah pendaftar industri beserta ajuan nilai investasi terse- 
but diperoleh selama proses pendaftaran yang ditutup pada 
20 Januari 2023 lalu melalui aplikasi Takola. 

Menanggapi tingginya antusiasme industri pada program 
SMK PK SPD 2023, Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud- 
Ristek Kiki Yuliati mengatakan peningkatan angka tersebut 
tidak terlepas dari kesuksesan penyelenggaraan SMK PK SPD 
sebelumnya. 

Industri mulai merasakan manfaat langsung program se- 
hingga menyebabkan kepercayaan terhadap pendidikan vokasi 
meningkat. (Medcom.id/H-1) 


Pangkas Birokrasi, 
Menteri LHK 
Luncurkan Amdalnet 


KEBUTUHAN digitalisasi perizinan di sektor lingkungan 
hidup kian mendesak pada masa sekarang ini. Atas dasar 
itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
meluncurkan Amdalnet, sebuah sistem perizinan analisis 
dampak lingkungan (amdal) berbasis digital. 

Menteri LHK Siti Nurbaya mengungkapkan Amdalnet 
dapat memproses pengajuan persetujuan lingkungan dari 
penapisan otomatis jenis dokumen lingkungan, asistensi 
pelingkupan, hingga Amdal digital workspace. 

Digitalisasi Amdal itu, kata Siti, merupakan tindak lanjut dari 
pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan 
PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Semangatnya ialah untuk 
memangkas birokrasi berbelit yang menimbulkan biaya tinggi. 

“Pengajuan persetujuan lingkungan hidup secara kon- 
vensional diketahui dengan lamanya proses persetujuan 
lingkungan dan katanya biaya pengurusan dokumen ling- 
kungan yang dirasa mahal, dan kualitas dokumen lingkungan 
yang belum sesuai harapan, dan peningkatan persetujuan 
lingkungan di pusat yang diinfokan meningkat penjadikan ke- 
butuhan penggunaan Amdalnet menjadi mendesak dan sangat 
penting,” kata Menteri Siti di Gedung Manggala Wanabakti, 
Jakarta Pusat, Selasa (7/2). 

Ia pun berharap Amdalnet dapat menjadi pendukung 
proses persetujuan lingkungan secara digital yang menjadi- 
kan proses persetujuan itu lebih mudah, cepat, transparan, 
dan akuntabel. “Tidak hanya di pusat, tapi juga di daerah. 
Semua pihak, dari pelaku usaha hingga pemerintah daerah, 
harus sudah segera didorong dan dibiasakan menggunakan 
Amdalnet,” serunya. 

Plt Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Ling- 
kungan KLHK Ruandha Agung Sugardiman mengungkapkan 
Amdalnet sudah dikembangkan sejak 2007 dan baru diguna- 
kan secara berkala sejak 2021 lalu. 

Saat ini KLHK pun tengah mengembangkan modul penge- 
lolaan pemantauan lingkungan hidup rencana pengelolaan 
lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) 
online serta modul saran, pendapat, dan tanggapan interaktif. 

Hingga kini, sebanyak 737 ribu dokumen UKL dan UPL 
menengah rendah telah diajukan dalam Amdalnet. Ke depan, 
kegiatan usaha berkategori menengah hingga tinggi juga akan 
diintegrasikan lewat Amdalnet. 

“Proses integrasi Amdalnet OSS RBA melalui hubungan OSS 
KLHK menjadi hal yang sangat penting dan diharapkan proses 
integrasi ini dapat segera tepenuh dalam waktu yang tidak 
terlalu lama dalam waktu 2023 ini,” ucap Ruandha. (Ata/H-2) 


PELATIHAN 
KESIAPSIAGAAN 
BENCANA: Murid TK 
Marsudirini berlindung 
di bawah meja saat 
mengikuti pelatihan 
kesiapsiagaan bencana 
gempa bumi di Bekasi, 
Jawa Barat, kemarin. 
Pelatihan yang 

digelar BPBD (Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah) Kota 
Bekasi kepada guru 
dan murid sekolah 

itu sebagai edukasi 
mengenai mitigasi 
bencana gempa bumi 
dan penanganan 
bencana di lingkungan 
sekolah. 


ANTARA/FAKHRI HERMANSYAH 


Dampak 
pornografi dan 
pornoaksi pada 
anak berlangsung 
lama dan bisa 
merusak tumbuh 
kembangnya. 


Naurat ZuHDi 
naufal@mediaindonesia.com 


ASIL asesmen yang dilaku- 

kan pemerintah terhadap 17 

anak yang menjadi korban 

aksi cabul seorang ibu muda 
di Jambi sungguh memprihatinkan. 
Para korban harus menanggung trauma 
psikis mendalam di usianya yang masih 
muda. 

"Semua mengalami syok, ada 
rasa takut, tidak enak tidur karena 
melakukan hal yang tidak wajar, dan 
sebagian belum terlihat dampaknya," 
kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus 
Anak Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 
(PPPA) Nahar, Selasa (7/2). 

Bahkan, sambung Nahar, ada korban 
yang berkeinginan menonton video 
porno lagi. "Ada yang hasrat ingin 
menonton video pornonya menguat," 
tutur Nahar. 

Diketahui, ke-17 anak yang menjadi 
korban dalam kasus tersebut terdiri 
atas tujuh anak perempuan dan 10 anak 
laki-laki dengan rentang usia sekitar 


8-15 tahun. 

Untuk penanganan lebih lanjut, 
Nahar menyampaikan sebanyak 10 
anak ditempatkan dan belajar di rumah 
aman atau safe house. Sementara itu, 
tujuh korban anak tinggal dengan 
orangtua dan kembali belajar di 
sekolah. 

"Tujuh anak yang tinggal dengan 
orangtuanya diberikan penguatan 
mental agar bisa bertahan dan tetap 
dapat bersosialisasi dengan lingkungan 
sosialnya," kata Nahar. 

Saat ini P2TP2A Provinsi Jambi sudah 
mendampingi para korban. Wakil Ketua 
Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
(KPAI) Jasra Putra mengingatkan 
pendamping ataupun penegak hukum 
untuk tetap melindungi identitas para 
korban. 

"Jangan sampai identitas anak 
terekspos. Mulai alamat, wajah, dan 
seterusnya karena tentu ini akan 
berdampak buruk pada situasi yang 
dialami oleh anak," ujarnya. 

Hal lain yang perlu dilakukan ialah 
pentingnya pendampingan dari sisi 
keagamaan untuk mengatasi trauma 


psikis. Pasalnya, dampak pornografi 
dan pornoaksi pada anak bisa 
berlangsung lama dan bisa merusak 
tumbuh kembangnya. "Penguatan 
keagamaan perlu diperkuat," tegasnya. 

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 
(PPPA) Bintang Puspayoga meminta 
agar polisi menjadi garda terdepan 
dalam penanganan kasus kejahatan 
seksual anak dengan merujuk pada 
UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual 
(TPKS). 

"Upaya ini akan meningkatkan 
kepercayaan masyarakat untuk berani 
melapor dan mencegah terjadinya 
reviktimisasi kepada korban," katanya. 


Terjunkan penyuluh 

Penasihat Dharma Wanita Persatuan 
Kemenag, Eny Retno Yagut, mengatakan 
kekerasan seksual, trauma psikis, 
hingga penelantaran, juga berpotensi 
dialami anak yang dinikahkan pada 
usia dini. 

Eny pun mengimbau penyuluh- 
penyuluh agama dari kantor urusan 
agama (KUA) untuk bekerja sama 


Belasan Korban Pedofil 
Alami Trauma Psikis 


dengan dinas pendidikan setempat 
untuk bisa membagikan modul-modul 
pencegahan kawin dini kepada remaja 
di sekolah kemudian dimasukkan ke 
salah satu media pembelajaran. "Jadi, 
harus jemput bola," katanya, Senin 
(6/2). 

Data Kemenag menunjukkan jumlah 
perkawinan anak di Indonesia masih 
sangat tinggi. Pada 2021, tercatat ada 
lebih dari 95 ribu peristiwa pernikahan 
dini (di bawah 19 tahun) dari seluruh 
Indonesia. 

Di Kabupaten Malang, Jawa Timur, 
angka dispensasi kawin mencapai 
1.393 perkara sepanjang 2022, 
tertinggi di Jawa Timur. Bupati Malang 
Mochamad Sanusi mengungkapkan 
sebagian besar anak yang menikah 
dini berasal dari keluarga yang pas- 
pasan. Ada pula keluarga penerima 
manfaat bantuan langsung tunai 
(BLT). Bupati menganggap edukasi 
bahaya pernikahan dini menjadi 
penting disosialisasikan kepada anak 
di usia sekolah dan dianggap sebagai 
pencegahan yang efektif. (Dis/Ant/ 
BN/H-2) 


ANTARA/HENDRA NURDIYANSYAH 


PENGELOLAAN 
SAMPAH BUMDES 
PANGGUNGHARJO: 
Pekerja memilah 

4 sampah plastik di BUM- 
Des Kelompok Usaha 
Pengelolaan Sampah 
(Kupas) Panggungharjo, 
Sewon, Bantul, DI 
Yogyakarta, kemarin. 
BUM-Des Kelompok 
Usaha Pengelolaan 
Sampah (Kupas) 
Panggungharjo secara 

| mandiri melakukan 
pengelolaan sampah 
organik menjadi kompos 
dan sampah anorganik 
menjadi batako plastik. 


materi. 


BRIN Dihujani Kritik, Megawati Jalan Terus 


METREPTV 


NEWSLINE | 13.05 WIB 


Newsline menghadirkan berbagai informasi, ragam 
berita baik dari Indonesia, prestasi anak negeri, juga 
aksi yang memberdayakan masyarakat. Selain itu, 
bersama pihak-pihak terkait, kami juga akan 
memberikan konfirmasi atas 
tersebar melalui media sosial. Ya, informasi kadang 
begitu memengaruhi 
Jangan jadikan asumsi 
konfirmasi kebenarannya di Newsline. 


informasi yang 


meski tanpa kedalaman 


sebagai fakta, 


EWSLINE. 


KEPALA Badan Riset dan Inovasi Nasional 
(BRIN) Laksana Tri Handoko menjadi sorotan 
setelah diminta mundur oleh Komisi VII DPR. 
Dalam merespons itu, Ketua Dewan Pengarah 
BRIN Megawati Soekarnoputri meminta Lak- 
sana untuk tetap melanjutkan kegiatan riset. 

"Jalan terus," ucap Laksana menirukan 
pesan Megawati saat ditemui pada acara 
Rakortek BRIDA 2023 dan Launching IDSD 
yang berlangsung di kantor BRIN, Jakarta 
Pusat, Selasa (7/2). 

Menurutnya, Mega tak mau ambil pu- 
sing karena masalah yang terjadi di tubuh 
BRIN merupakan persoalan internal, pasca- 
peleburan lembaga riset. "Sebenarnya kasus 
internal, dalam konteks kita memperbaiki 
ekosistem di Indonesia untuk riset dan ino- 
vasi," kata Laksana. 

Dihubungi terpisah, anggota Komisi VII DPR 
RI Fraksi PKS Mulyanto mengatakan kritik 
dari DPR kepada BRIN menjadi cara untuk 
mendorong kemajuan riset di Indonesia. 
Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah 
BRIN harus menanggapi hujan kritik itu 
secara positif dan memberikan penjelasan 
terbuka kepada publik. 


"Peran Ketua Dewan Pengarah BRIN sangat 
vital dalam kondisi sekarang ini untuk 
menyelamatkan bangunan riset dan teknologi 
nasional. Sebelum terlambat dan kadung 
ambruknya sendi-sendi kelembagaan Iptek 
tersebut," tuturnya. 

Salah satu penjelasan yang ditunggu publik 
dari BRIN ialah mengenai penutupan BRIN 
Pasuruan di Jawa Timur. Padahal, selama ini 
BRIN Pasuruan menjadi tempat strategis para 
astronom amatir untuk melakukan penelitian. 
Polemik lain muncul dari kasus disetopnya 
riset alat deteksi tsunami. 

DPR juga menyoroti rendahnya anggaran 
BRIN untuk program masyarakat pada 2022 
sebesar Rp800 miliar, tetapi yang terealisasi 
hanya Rp100 miliar. 

Dalam penjelasannya, Laksana mengatakan 
penutupan BRIN Pasuruan per 31 Januari 2023 
sebagai bentuk konsolidasi karena unitnya 
disebut sudah tidak ada sehingga aktivitas 
lainnya akan dilakukan di unit terdekat, seperti 
di BRIN Purwodadi dan Surabaya, sehingga 
dinilai lebih efektif. Handoko juga menyebut 
setelah penutupan BRIN Pasuruan itu, tidak 
ada lagi BRIN daerah yang ditutup. (Tam/H-2) 


HOTROOM | 21.30 WIB LIVE 

Konspirasi dalam Konstitusi? 

Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dilapor- 
kan ke Polda Metro Jaya oleh pengacara Zico Leonard 
Djagardo Simanjuntak terkait skandal dugaan pemal- 
suan putusan MK. Perubahan frasa membuat hasil 
keputusan berbeda antara persidangan dan yang 
diterbitkan di website MK. Mengapa MK mengubah 
frasa tersebut? Apa ada unsur politis di baliknya? 


1 4 RABU, 8 FEBRUARI 2023 


INTERNASIONAL 


MEDIA 
INDONESIA 


Sekjen PBB 
Peringatkan 
Ancaman 
Perang 


Global 


SEKRETARIS Jenderal PBB Antonio 
Guterres menyatakan khawatir soal 
kemungkinan peningkatan eskalasi 
dari konflik Rusia-Ukraina. Eskalasi 
itu bisa berakibat pada perang global. 

Ini disampaikannya dalam pidato di 
Sidang Umum tentang prioritas PBB 
di tahun ini. Prioritas itu menyang- 
kut soal invasi Rusia, krisis iklim, dan 
kemiskinan. 

Fokus utama ialah perang di 
Ukraina yang hampir satu tahun. 
“Prospek perdamaian semakin kecil. 
Saya khawatir dunia akan mendekati 
sebuah perang global,” ujarnya di 
New York, kemarin. 

Ancaman lain soal perdamaian ialah 
konflik Israel-Palestina, masalah Af- 
ghanistan, Haiti, dan Sahel. “Jika saja 
semua negara mematuhi Piagam PBB, 
perdamaian dunia pasti tercapai. Kita 
harus mengutamakan hak asasi dan 
martabat manusia,” ungkapnya. 

Guterres mengecam kurangnya visi 
strategis dan bias dari para pembuat 
kebijakan ekonomi dan politik. “Me- 
reka hanya memikirkan kepentingan 
jangka pendek yang tidak bertang- 
gung jawab dan bahkan immoral,” 
tambahnya. 

Menurut dia, harus ada transformasi 
radikal terhadap keuangan global demi 
kepentingan generasi masa depan. 

“Ada yang salah dari sistem finan- 
sial dan ekonomi kita. Akibatnya 
terjadi peningkatan kemiskinan dan 
kelaparan, meningkatnya jurang si 
kaya dan si miskin serta naiknya utang 
yang dialami negara-negara miskin,” 
kata Guterres. 

Badan Pembangunan PBB misalnya 
telah mengestimasi kalau dunia sudah 
mundur lima tahun dalam soal pem- 
bangunan manusia, termasuk dalam 
kesehatan, pendidikan dan standar 
hidup. 

“Target pembangunan berkelan- 
jutan yang disusun PBB semakin sulit 
diraih,” ungkapnya. 

PBB menyusun 17 target itu pada 
2015 untuk menghilangkan kemiskin- 
an, menyediakan makanan dan akses 
terhadap energi yang bersih dan ter- 
jangkau di tahun 2030. 

Menurut Guterres, PBB akan meng- 
adakan pertemuan global pada Sep- 
tember nanti untuk membahas pe- 
manasan global serta ambisi iklim. 
“Namun, para pemimpin dunia yang 
mau hadir harus menunjukkan ke- 
seriusan. Harus membawa langkah 
nyata,” tegasnya. (AFP/Cah/X-11) 


AFP/LOUAI BESHARA 


PROSES PENCARIAN KORBAN GEMPA: Tim penyelamat mencari korban dan penyintas yang terjebak di bawah puing-puing bangunan 
yang runtuh di Kota Aleppo, Suriah, kemarin. Badan PBB, WHO, memprediksi bahwa jumlah kematian akibat gempa Turki dan Suriah magnitudo 
7,8 yang terjadi pada Senin (6/2), bisa melampaui 20.000 orang, sementara itu dilaporan sedikitnya 20 narapidana terduga anggota ISIS kabur 
dari penjara polisi militer di Kota Rajo, Suriah, mereka kabur saat gempa mengguncang negara tersebut. 


Puluhan 


Tahanan IS 


Kabur Usai Gempa 


Tidak hanya penjara, 
gempa juga merusak 
sejumlah bangunan cagar 
budaya sehingga membuat 
Badan Kebudayaan PBB 
(UNESCO) prihatin. 


Canya MuLyana 
cahya@mediaindonesia.com 


EMPA besar di Turki dan Suriah 
menyisakan cerita lain. Dilapor- 
kan puluhan tahanan yang terkait 
dengan kelompok Negara Islam 
(IS) melarikan diri seusai terjadi gempa. 

Kasus ini terjadi di sebuah penjara polisi 
militer di Kota Rajo, Suriah, dekat perbatas- 
an Turki. Kota itu berada dalam kekuasaan 
kelompok pemberontak pro-Turki. 

Di dalam penjara terdapat sekitar 2.000 
narapidana, dengan sekitar 1.300 di antara 
mereka ialah militan IS. Penjara itu juga 
menampung para pejuang kelompok Kurdi. 

Para narapidana melakukan kerusuhan 


setelah terjadi gempa yang mengguncang 
Suriah dan Turki pada Senin (6/2). Gempa itu 
merusak dinding dan pintu-pintu penjara. 

Sebanyak 20 tahanan dari kelompok IS 
berhasil kabur. “Gempa ikut mengguncang 
Kota Rajo. Para tahanan kemudian mulai 
memberontak dan menguasai bagian- 
bagian penjara,” kata pejabat penjara. 

Pejabat itu juga mengatakan sekitar 20 
tahanan melarikan diri. “Mereka itu yang 
diyakini sebagai militan IS,” tegasnya. 

Pemantau perang Observatorium Suriah 
untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di 
Inggris mengatakan tidak dapat memverifi- 
kasi apakah benar tahanan telah melarikan 
diri. 


Keprihatinan UNESCO 

Tidak hanya penjara, gempa juga merusak 
sejumlah bangunan cagar budaya sehingga 
membuat Badan Kebudayaan PBB (UNESCO) 
prihatin. 

UNESCO menyebut kerusakan terjadi 
pada kota tua Aleppo di Suriah serta bekas 
benteng di Kota Diyarbakir, Turki. “Ada 
juga tiga bangunan Warisan Budaya Dunia 
lainnya yang rusak. Kami siap membantu 


penanganannya,” kata Direktur Jenderal 
UNESCO, Audrey Azoulay. 

Fokus utama ialah Aleppo, sebuah kota 
kuno yang sudah masuk daftar bahaya sejak 
2013 akibat perang sipil di Suriah. 

Aleppo disebut sebagai salah satu kota 
tertua di dunia. Di dalamnya terdapat pa- 
sar kuno, masjid hingga pemandian umum. 
Namun, pengepungan oleh pasukan peme- 
rintah Suriah kepada kota yang dikuasai 
pemberontak itu membuat kerusakan di 
mana-mana. 

“Ada kerusakan besar di benteng Aleppo 
karena gempa. Lalu menara di sebelah ba- 
rat kota ambruk. Beberapa bangunan di 
kawasan permukiman kuno juga rusak,” 
kata UNESCO. 

UNESCO juga prihatin atas ambruknya 
beberapa bagian benteng Diyarbakir dan 
Taman Hevsel di Turki. Wilayah tersebut 
merupakan peninggalan penting dari era 
Romawi hingga Ottoman. 

“Tempat-tempat lain mungkin juga meng- 
alami kerusakan. Kami sulit mendapat 
informasi karena faktor cuaca dan jauhnya 
lokasi. Misalnya, situs neolitik Gobekli Tepe 
di Provinsi Sanliurfa,” kata UNESCO. 

Badan budaya itu juga belum mendapat 
informasi tentang kondisi situs Nemrut 
Dag, sebuah lokasi yang banyak dikunjungi 
di Turki karena terdapat patung-patung 
raksasa. Patung itu merupakan bagian dari 
kuburan kerajaan kuno yang dibangun di 
sebuah gunung. 

Lokasi lain yang menjadi perhatian adalah 
situs arkeologi neo-Hittite bernama Arslan- 
tepe. Lokasinya di luar Malatya, sebuah kota 
yang juga rusak akibat gempa. “Kami akan 
mengirim para pakar untuk memeriksa 
kerusakan di situs-situs tadi,” ujar UNESCO. 
(AFP/X-11) 


AS Selidiki 
Puing-Puing 
Balon Udara 
Tiongkok 


AMERIKA Serikat (AS) sedang mengumpulkan 
puing-puing dari balon udara Tiongkok yang 
jatuh di Atlantik untuk dianalisis oleh para 
ahli intelijen. Mereka tidak ada rencana untuk 
mengembalikan puing-puing tersebut kepada 
otoritas Tiongkok. 

Tiongkok menyebut bahwa balon itu ialah 
sebuah pesawat pengamat cuaca yang tidak 
memiliki tujuan militer. Namun, AS mengata- 
kan bahwa balon tersebut ialah sebuah pe- 
sawat mata-mata yang canggih di ketinggian. 

“Mereka telah menemukan beberapa sisa- 
sisa di permukaan laut dan kondisi cuaca 
tidak memungkinkan untuk melakukan peng- 
awasan bawah laut terhadap puing-puing 
pesawat,” kata juru bicara Dewan Keamanan 
Nasional AS, John Kirby, dua hari setelah jet 
tempur AS menembak jatuh balon tersebut. 

“Personel AS dalam beberapa hari men- 
datang dapat turun ke sana dan melihat lebih 
baik apa yang ada di dasar lautan, tetapi ini 
baru saja dimulai,” kata Kirby. 

Kepala Komando Utara AS, Jenderal Glen 
VanHerck, mengatakan bahwa sebuah kapal 
Angkatan Laut sedang dalam proses pemeta- 
an bidang puing-puing, yang diperkirakan 
berukuran sekitar 1.500 kali 1.500 meter. 

Balon itu memiliki tinggi hingga 200 kaki 
(60 meter) dan membawa muatan seberat 
beberapa ribu pon yang kira-kira seukuran 
pesawat jet regional. 

Setelah perlahan-lahan melintasi bagian 
tengah Amerika Serikat dan melewati be- 
berapa lokasi militer rahasia, balon tersebut 
menuju ke pantai timur. Presiden Joe Biden 
pun memerintahkan agar balon tersebut 
ditembak jatuh. 

“Tidak ada niat untuk mengirim kembali 
potongan-potongan tersebut. Saya tidak tahu 
ada niat atau rencana untuk mengembalikan- 
nya,” kata Kirby. 

VanHerck mengatakan puing-puing balon 
itu akan dipelajari dengan cermat. “Saya 
tidak tahu ke mana puing-puing itu akan 
dibawa untuk analisis akhir, tetapi saya 
akan memberi tahu Anda bahwa tentu saja 
komunitas intel bersama dengan komunitas 
penegak hukum yang menangani ini di bawah 
kontraintelijen akan mencermatinya dengan 
baik,” sebutnya. 


Tindakan provokatif 

Pemerintahan Biden menggambarkan 
insiden ini sebagai tindakan provokatif Tiong- 
kok yang menjadi tujuan mereka sendiri de- 
ngan memberikan data yang berharga kepada 
badan intelijen AS. 

Menurut Kirby, langkah-langkah yang 
diambil untuk memastikan instrumen ba- 
lon itu dimitigasi dalam kemampuannya 
untuk memata-matai, sementara pada saat 
yang sama meningkatkan dan memperbaiki 
kemampuan kami untuk mengumpulkan 
intelijen dan informasi darinya. (AFP/Fer/I-1) 


Pelaku Kriminal Asal Jepang 
Dideportasi dari Filipina 


DUA dari empat tersangka yang diyakini 
berada di balik serangkaian kasus peram- 
pokan dan penipuan melalui telepon di se- 
luruh Jepang telah dideportasi dari Filipina 
pada Selasa (7/2). 

Media dan media sosial Jepang telah ter- 
pikat oleh kejahatan yang diduga melibat- 
kan para pelaku yang berbasis di negara 
Asia Tenggara tersebut. 

Penjahat kelas teri yang ditangkap di 
Jepang mengatakan kepada polisi bahwa 
mereka menerima instruksi dari seseorang 
atau beberapa orang yang menggunakan 
nama Luffy melalui aplikasi pesan Tele- 


gram. 
Monkey D Luffy ialah karakter utama 


dari manga One Piece yang sangat popular. 
Dia bajak laut bertopi jerami yang berburu 
harta karun yang didambakan. 

Petugas mengawal Kiyoto Imamura dan 
Toshiya Fujita, dengan tangan keduanya 
diborgol, mereka masuk ke pesawat Japan 
Airlines di bandara Manila. 

Kedua tersangka akan didampingi oleh 
polisi Jepang ke Tokyo. Menteri Kehakim- 
an Filipina Crispin Remulla mengatakan 
keempat orang tersebut ditahan di fasilitas 
penahanan imigrasi di Manila. “Mereka 
tertangkap dengan ponsel yang mungkin 
telah digunakan untuk menjalankan per- 
usahaan kriminal,” kata Remulla kepada 
para wartawan minggu lalu. 


Pembobolan 

Para penjahat dilaporkan diberi pe- 
rintah untuk melakukan pembobolan atau 
penipuan. Lembaga penyiaran nasional 
Jepang, NHK, mengatakan bahwa lebih dari 
70 orang telah ditangkap. Kelompok ini di- 
duga berada di balik 2.300 kasus penipuan 
senilai 3,5 miliar yen (US$26,4 juta). 

Kelompok ini juga terkait dengan se- 
rangkaian pembobolan rumah di Tokyo, 
termasuk salah satunya ialah pembunuhan 
Kinuyo Oshio, 90, yang ditemukan tewas di 
rumahnya pada tanggal 19 Januari. 

Karena Jepang dan Filipina tidak me- 
miliki perjanjian ekstradisi, kasus-kasus 
lokal yang telah diajukan terhadap para 
tersangka harus diselesaikan sebelum me- 
reka bisa pergi. 

Dua tersangka lainnya dapat didepor- 
tasi paling cepat pada Rabu (8/2), pada 
hari yang sama ketika Presiden Filipina 
Ferdinand Marcos dijadwalkan untuk me- 
lakukan kunjungan kenegaraan ke Tokyo. 
(AFP/Fer/I-1) 


KTNA MANA 


AFP/JAM STA ROSA 


BURON JEPANG DIDEPORTASI DARI FILIPINA: Petugas keamanan mengawal salah 
satu dari dua buron Jepang saat mereka naik pesawat di Bandara Metro Manila, Filipina, kemarin. 
Dua dari empat pria Jepang yang dicurigai terlibat dalam serangkaian perampokan di penjuru 
Jepang telah diekstradisi dari Filipina. Fujita Toshiya dan Imamura Kiyoto dikirim ke Jepang 
setelah dilakukannya negosiasi antara pemerintah kedua negara terkait ekstradisi mereka. 


METRETV 
HD 


BERSAMA 


KONSPIRASI 
DALAM KONSTITUSI? 


| RABU, 8 FEBRUARI 2023 | 


21.30 ws 


HOTMAN PARIS HUTAPEA 


- - 
uve Metrotvnews.com fe) @emerrorv YP SMEIRO.TV 


FS) W emErRotvToDAY (8) @HOTROOMMETROTV (MI HOTROOM METRO TV 


MEDIA 
INDONESIA 


KOMISI X DPR mengusulkan agar 
para calon ketua umum PSSI me- 
lakukan debat publik secara ter- 
buka sebelum Kongres Luar Biasa 
(KLB) PSSI pada 16 Februari. Debat 
terbuka dinilai penting untuk 
mengetahui ide dan gagasan para 
calon pemimpin federasi dalam 
melakukan perbaikan sepak bola 
di Tanah Air. 

“Baiknya memang melakukan 
debat publik agar semua pemangku 
kepentingan sepak bola di Tanah Air 
mengerti visi, misi, dan program 
kerja jika mereka terpilih menak- 
hodai PSSI 2023-2027,” kata Ketua 


OLAHRAGA 
DPR Usulkan Ada Debat Terbuka 


Komisi X DPR Syaiful Huda dalam 
keterangannya, kemarin. 

Komite Pemilihan (KP) dan Komite 
Banding Pemilihan (KBP) menetap- 
kan ada lima calon ketua umum PSSI 
periode 2023-2027. Mereka ialah 
La Nyalla Mahmud Mattalitti, Erick 
Thohir, Doni Setiabudi, Arif Putra 
Wicaksono, dan Fary Djemy Francis. 
Selain itu, KP dan KBP menetapkan 
16 calon wakil ketua umum dan 55 
calon anggota komite eksekutif. 

Menurut Huda, sepak bola meru- 
pakan cabang olahraga favorit di 
Tanah Air dan memberikan dampak 
besar di kehidupan masyarakat. 


Syaiful Huda 
Ketua Komisi X DPR 


ANTARA 


Untuk itu, sudah sewajarnya jika 
para kandidat ketua umum federasi 
harus menyampaikan ide gagasan 
hingga apa yang akan dikerjakan 
jika terpilih. 

Huda menjelaskan debat publik 
bisa dilakukan dalam forum-forum 
terbuka yang digelar komunitas 
suporter, jurnalis olahraga, hingga 
kalangan perguruan tinggi. Debat 
publik benar-benar bisa digunakan 
untuk mengukur visi, misi, hingga 
program kerja kandidat secara 
objektif. 

“Kalau nanti digelar di forum 
kongres atau di depan voters, bisa 


RABU, 8 FEBRUARI 2023 1 5 


jadi sekadar seremonial karena 
sudah pasti voters telah mendukung 
kandidat tertentu,” kata Huda. 

Politisi PKB itu menegaskan 
dibutuhkan figur ketua umum PSSI 
yang mempunyai cetak biru pe- 
ngembangan sepak bola Indonesia 
yang tidak hanya bisa mengukir 
prestasi, tapi juga mampu menge- 
lola potensi sepak bola Indonesia 
sebagai sebuah industri olahraga 
yang sehat. 

Huda juga berharap agar pergan- 
tian ketua umum PSSI tidak hanya 
ganti orang, tetapi juga dibarengi de- 
ngan perubahan manajemen penge- 


lolaan yang baik. Dengan demikian, 
cerita kelam Tragedi Kanjuruhan, 
adanya sepak bola gajah, mafia 
wasit, hingga konflik kepentingan 
karena pengurus PSSI juga pemilik 
klub sepak bola tidak lagi terjadi di 
masa depan. 

Di tempat terpisah, Ketua KP PSSI 
Amir Burhanudin mengatakan 
pihaknya tidak memfasilitasi debat 
terbuka para calon ketua umum 
PSSI karena tidak ada aturan da- 
lam proses pemilihan. Amir mem- 
persilakan para calon untuk mulai 
berkampanye kepada para voters 
atau pemilik hak suara. (Mal/R-3) 


ke Da 
- 


—. 
aa 


3 2 
RAN an 


ANTARA/M RISYAL HIDAYAT 


KENALKAN ALEX MAROUEZ: Pembalap baru Gresini Racing Moto-GP Alex Marguez (kiri) menyaksikan rekannya, Fabio Di Giannantonio (kedua dari kiri), membuat gulali 
saat temu penggemar di Senayan Park, Jakarta, kemarin. Kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian kunjungan Gresini Racing Team di Indonesia untuk memperkenalkan 
Marguez untuk Moto-GP musim 2023. 


City Dituduh Langgar 
100 Aturan Liga Primer 


Skuad asuhan Pep Guardiola terancam 
kena pengurangan poin atau degradasi. 


Dira Kusuma Winata 
dhika@mediaindonesia.com 


ANCHESTER City 

kembali didera 

dugaan pelanggar- 

an finansial. Kali 
ini, giliran Liga Primer Inggris 
mengusut dugaan lebih dari 
100 pelanggaran finansial de- 
ngan potensi hukuman pengu- 
rangan poin atau bahkan yang 
paling berat dikeluarkan dari 
kasta teratas liga Inggris alias 
degradasi. 

City pada 2020 juga terjerat 
kasus serupa oleh UEFA atas 
pelanggaran financial fair-play, 
tetapi lepas dari sanksi lantaran 
Pengadilan Arbitrase Olah- 
raga mengabulkan banding 
mereka. 

Kali ini, Liga Primer telah 
menyerahkan kasus ke komisi 
independen untuk diusut lebih 
lanjut. 


The Citizens ditengarai me- 
lakukan pelanggaran finansial 
antara 2009/2010 dan 2017/2018. 
Periode itu menjadi titik awal 
setelah City dibeli Abu Dhabi 
United Group dan kemudian 
menjelma menjadi kekuatan 
dominan di Inggris. 

City bulan lalu didapuk 
memuncaki Deloitte Football 
Money League sebagai klub 
terkaya di dunia dengan penda- 
patan tertinggi. 

Pernyataan resmi Liga Primer 
mengatakan dugaan pelanggar- 
an yang dialamatkan kepada 
City terkait dengan pelaporan 
neraca keuangan, laporan pen- 
dapatan sponsor, laporan gaji 
pelatih dan pemain, hingga 
tanggung jawab klub untuk 
mematuhi peraturan UEFA 
Financial Fair Play (FFP) dan 
peraturan liga. 

Merespons hal tersebut, 
manajemen City mengaku terke- 


Hasil Pertandingan 


Seri A Italia 


Verona 1-1 Lazio Kamu 
51' Ngonge 45' Rodriguez UU 
San Monza 2-2 Sampdoria 
33' Petagna 12'58' Gabbiadini 
90-9' Pessina 
La Liga Spanyol 
Rayo Vallecano 2-0 Almeria 


54'-bd Ely, 63' Garcia 


» 


ki 


Jadwal Pertandingan 


Liga Primer Inggris Piala FA 
» 03.00 WIB " 02.45 WIB 
Manchester vs Leeds Sunderland vs Fulham 
United United DFB Pokal 
Piala Dunia Antarklub — «00.00 wiB 
“ 02.00 WIB FC Nuernberg vs Fortuna 


Al Ahly vs Real Madrid 


Dusseldorf 


" 02.45 WIB 


Sumber: Livescore/Litbang MI 


jut. “Manchester City terkejut 
dengan dikeluarkannya dugaan 
pelanggaran peraturan Liga 
Primer ini, terutama meng- 
ingat keterlibatan yang luas 


Bochum vs Borussia Dortmund 


dan sejumlah besar materi 
terperinci yang telah disedia- 
kan EPL (Liga Primer),” bunyi 
pernyataan resmi klub. 

“Klub menyambut review ma- 


salah ini oleh komisi indepen- 
den untuk mempertimbangkan 
secara tidak memihak bukti- 
bukti tak terbantahkan yang ada 
untuk mendukung posisinya.” 


Tempel City 

Manchester United berpeluang 
menempel City saat mereka 
melakoni laga pekan ke-22 Liga 
Primer menjamu Leeds United 
di Old Trafford, Kamis (9/2) dini 
hari. Modal berharga dipetik 
skuad “Setan Merah" setelah ke- 
menangan 2-1 melawan Crystal 
Palace akhir pekan lalu. 

Kepercayaan diri skuad 
asuhan Erik ten Hag mem- 
bubung setelah mampu menan- 
jak ke peringkat tiga dan hanya 
selisih tiga poin dari City yang 
duduk di posisi kedua. Mereka 
juga bersiap menatap final Piala 
Liga dan lolos ke putaran lima 
Piala FA. 

Sementara itu, di Prancis, 
Paris Saint-Germain (PSG) bakal 
berharap lebih kepada Lionel 
Messi dalam satu pekan ini di te- 
ngah menepinya Kylian Mbappe 
yang cedera. Tantangan besar 
PSG tanpa Mbappe bakal di- 
mulai pada lawatan ke markas 
Marseille dalam duel babak 16 
besar Piala Prancis atau Coupe 
de France pada Kamis. PSG akan 
waspada karena lawan yang 
akan dihadapi disertai dengan 
suporter fanatiknya di Stadion 
Velodrome. (AFP/R-3) 


SEKILAS GELANGGANG 
Pemain Timnas belum Maksimal 


PELATIH timnas Indonesia Shin Tae-yong menilai 
pemain tim U-20 Indonesia belum bisa mengeluarkan 
kemampuan terbaik saat sesi latihan yang digelar 
untuk persiapan mengikuti Piala Asia U-20 2023. Shin 
sudah mempelajari data pemain selama pemusatan 
latihan berlangsung di Jakarta. la menyampaikan ma- 
sih ada pemain yang belum mengerahkan kemampuan 
10096. 

“Harus lebih banyak berusaha, di usia kalian harus 
banyak usaha, jangan mau enak-enak saja. Tingkatkan 
kemampuan kalian sampai meningkat," kata Shin, ke- 
marin. 

Pelatih asal Korea Selatan mengatakan dua pemain 
timnas senior, yaitu Asnawi Mangkualam dan Pratama 
Arhan, bisa dijadikan contoh bagus. Menurut Shin, 
dua pemain skuad '“Garuda' itu selalu menunjukkan 
kemampuan dan mampu menjaga konsistensi selama 
sesi latihan. 

“Saat kami latihan di Bali, Asnawi dan Arhan detak 
jantungnya itu tetap di 994 sampai 1004. Walaupun 
capek, mereka coba terus. Kalau kalian (pemain tim 
U-20 Indonesia) dari 10044, turun 9949, 98Y9, 97Y6, 96Y6 
dan jadi persentasenya berkurang," kata Shin. (Mal/ 
PSSI/R-3) 


Indonesia Berambisi Punya Juara UFC 


MOLA bekerja sama dengan KOBI dan One Pride meng- 
umpulkan atlet bela diri terbaik Indonesia untuk berlaga 
di kompetisi MMA dunia dengan target Indonesia dapat 
memiliki juara UFC di 5 tahun mendatang. 

Sebelumnya, seleksi telah diselenggarakan di Bali 
pada tahun lalu. Ada 13 peserta yang terpilih dan 12 
di antaranya petarung dari Indonesia, sedangkan satu 
petarung lain berasal dari Vietnam. 

Direncanakan mereka akan diberangkatkan ke San 
Diego, Amerika Serikat, pada Rabu (8/2), untuk berlatih 
selama tiga bulan dan akan merebutkan kontrak di 
Cage Warriors yang merupakan kompetisi MMA terbaik 
di Eropa. 

“Kita latihan tuh rutin, dari Senin sampai Sabtu. Li- 
burnya Minggu, harusnya libur jalan-jalan. Kalau kita, 
tidur,” ujar Frans Lincol, salah satu peserta terpilih yang 
akan ke San Diego, saat ditemui di Kantor Mola, Jakarta, 
kemarin. 

Selain Frans, yang juga akan ke 'Negeri Paman Sam 
ialah Billy Pasulatan, Eperaim Ginting, Ronal Siahaan, 
Reinaldo Kasibulan, Yoga Prabowo, dan Rendi Anjar. 
Lalu ada juga Rheza Arianto, Windri Patilima, Sukma 
Prawira, Jon Setiawan Saragih, Cornellius RJ Aritonang, 
dan Jovidon Khojaev yang berasal dari Ho Chi Minh, 
Vietnam. (“/R-3) 


, 


Fokus ke Liga dan Pembinaan Atlet 


KETUA Umum Persatuan Selancar Ombak Indonesia 
(PSOI) Pandu Sjahrir mengatakan pihaknya kini fokus 
untuk menyosialisasikan liga selancar ombak nasional 
agar bisa digelar setiap tahun. 

Hal tersebut dia sampaikan ketika beraudiensi dengan 
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di Kantor 
KONI, Jakarta, kemarin. 

Menurut Pandu, sosialisasi menjadi program jangka 
menengah PSOI. Selain sosialisasi, PSOI ingin menggen- 
carkan pembinaan atlet junior. 

“Tugas utama kita, short term memperkuat organisasi 
kita, pengurus merupakan kombinasi antara aspirasi 
atlet dan pengusaha. Selancar ombak Indonesia harus 
terkenal di Indonesia dan luar negeri,” jelas Pandu. 

Sementara itu, Ketua Umum KONI Marciano Norman 
berharap PSOI mempertahankan dan meningkatkan 
prestasi yang telah dicapai. Pembinaan juga harus di- 
lakukan dengan baik agar bisa terus mencetak atlet-atlet 
unggul. “Selancar ombak ini cabang olahraga Olimpiade, 
karenanya prestasi atlet selancar ombak Indonesia harus 
bagus," ujar Marciano. (Rif/KONI/R-3) 


Glippers Buat Usaha Gam Thomas Jadi Sia-Sia 


PEMAIN Brooklyn Nets Cam 
Thomas sukses mencetak 47 
poin saat timnya berhadapan 
dengan Los Angeles dalam laga 
lanjutan NBA di Barclays Center, 
kemarin. Namun, upayanya itu 
menjadi tidak bernilai karena 
Nets justru kalah 116-124 di 
akhir kuarter empat. Padahal, 
itu menjadi raihan tertingginya 
selama berkarier di NBA. 
Clippers bisa mengatasi ker- 
ja keras Thomas melalui Paul 
George yang mencetak 29 poin 
dan diikuti 24 poin dari Kawhi 
Leonard. Ivica Zubac menam- 
bahkan 19 poin dan 12 rebound 
untuk Clippers yang menang 
untuk kedelapan kalinya dalam 
10 pertandingan terakhir. 
Clippers kini mengemas em- 
pat kemenangan dan dua kali 
kalah dalam seluruh pertan- 
dingan tandang konferensi 


Wilayah Timur. 

Thomas sebenarnya terbilang 
subur belakangan ini. Dia juga 
mencetak 44 poin saat Nets 
melawan Washington Wizards 
beberapa waktu lalu. Bahkan, 
tampil lebih baik pada gim ke- 
marin saat Nets tidak lagi diper- 
kuat Kyle Irving karena pindah 
ke Dallas Mavericks. 

Di gim lain, forward Boston 
Celtics Jayson Tatum mengawali 
laga dengan lambat, tetapi ber- 
hasil mencetak 34 poin dalam 
satu pertandingan sekaligus 
memastikan kemenangan tim- 
nya dengan skor 111-99 saat 
melawan Detroit Pistons di Little 
Caesars Arena, Detroit. 

Tembakan Tatum terus meleset 
dalam lima percobaan di awal 
gim. Ia juga melakukan banyak 
pelanggaran dan gagal dalam 10 
tembakan pada kuarter pertama. 


Namun, pemain NBA All Star 
tersebut mampu meningkatkan 
performanya dengan sejumlah 
tembakan tiga angka. 

Sementara itu, mantan bin- 
tang Los Angeles Lakers Pau 
Gasol ditunjuk sebagai salah 
satu duta global Piala Dunia FIBA 
2023 yang akan berlangsung di 
Filipina, Jepang, dan Indonesia 
pada Agustus. 

Pria asal Spanyol itu bergabung 
bersama Luis Scola, yang terlebih 
dulu ditunjuk menjadi duta global. 
Kesuksesan Gasol mengantarkan 
negaranya merebut banyak gelar 
juara di sejumlah kejuaraan, 
termasuk Piala Dunia 2006, mem- 
buatnya dirasa pas dipilih sebagai 
duta global. 

“Merupakan kehormatan be- 
sar bagi saya untuk menjadi 
bagian dari tim legenda bola 
basket yang hebat dan ber- 


gabung dengan Scola, legenda 
sejati dan salah satu saingan 
terberat saya, dalam peran ini 
sebagai Ambassador Global un- 
tuk Piala Dunia 2023,” kata Gasol 
dikutip dari laman resmi FIBA, 
kemarin. 

“Piala Dunia adalah trofi ter- 
berat untuk dimenangi dalam 
bola basket. Tim pemenang 
membutuhkan karakter dan 
chemistry serta rekan satu tim 
yang akan mengangkat saat 
Anda terjatuh,” imbuhnya. 

Sepanjang kariernya, Gasol 
tercatat telah membela Spa- 
nyol dalam tiga FIBA World 
Cup, lima Olimpiade, dan tujuh 
EuroBaskets. 

Gasol turut membantu Spa- 
nyol memenangi perak pada 
Olimpiade 2008 dan 2012 serta 
perunggu di Olimpiade 2016. 
(Rif/Ant/R-3) 


AFP/ALIKA JENNER 


DIHADANG: Point guard Portland Trail Blazers Damian Lillard (tengah) menerobos 
pertahanan para pemain Milwaukee Bucks dalam laga lanjutan NBA di Moda Center, 
kemarin WIB. Bucks di akhir pertandingan menang 127-108 atas Blazers. 


MEDIA 
INDONESIA 


5 K LK BRITAS 


CUSTOMER SERVICE: 
(021) 5821303 


Harian Umum 
Media Indonesia 


@mediaindonesia 


PEMASANGAN IKLAN: 
(021) 5812113 / 5801480 


@mediaindonesia 


Media Indonesia 


RABU, 8 FEBRUARI 2023 


HALAMAN 16 


Siap Dihujat 


MEMERANKAN sosok utama di film 
legendaris yang menjadi ikon pada 
zamannya tidaklah mudah. Bakal ba- 
nyak tuntutan dari para penggemar 
film tersebut. 

Hal itu disadari oleh aktris Prilly 
Latuconsina. Prilly mengaku su- 
dah siap menerima hujatan dan 
komentar negatif setelah didapuk 
memerankan karakter Ratna 
pada film remake Gita Cinta 
dari SMA. 

“Aku sudah tahu dan siap 
pasti akan ada orang yang ti- 
dak setuju aku memerankan 3 
Ratna, karena memang ka- 4 
rakter ini abadi dan melegenda 
di masyarakat Indonesia,” kata 


Prilly pada gala premiere film itu : 
W 
N 


di Jakarta. 

Bahkan, Prilly menyebut su- 
dah pernah membaca sejumlah 
komentar di media sosial yang 


« LEE SEUNGI-GI. 


Lepas 
Masa Lajang 


PARA penggemar aktor Korea harus 
kembali patah hati. Setelah Song Joong- 
ki mengumumkan pernikahannya pada 
minggu lalu, kini giliran Lee Seung-gi 
yang membagikan kabar bahagia terse- 
but. Mantan pacar Yoona SNSD itu segera 
menikahi sang kekasih, Lee Da-in, pada 7 ! 
April 2023. 

Rencana pernikahan tersebut diunggah 
aktor berusia 36 tahun itu melalui akun 
Instagram miliknya. Dalam surat tulisan f , 
tangan itu, Seung-gi mengaku telah melamar 
Da-in yang telah dipacarinya sejak Mei 2021. 3 

“Halo, ini Seung-gi. Ada beberapa alasan 
mengapa saya harus menuliskan postin- 
gan panjang tahun ini. Hari ini, saya akan 
menyampaikan keputusan penting dalam 
hidup saya. Saya memutuskan untuk meng- 
habiskan sisa hidup saya bersama wanita 


« THOMAS DJORGHI . 


DOK INSTAGRAM @LEESEUNGGI.OFFICIAL 


menghujat dirinya. Bukannya sedih 
dan muram, aktris kelahiran 15 Ok- 
tober 1996 ini justru percaya diri 
akan hasil aktingnya dalam film itu. 


“Dengan perawakan aku 
yang hanya 150 sentime- 
ter, dipakaikan pita, se- 


. LIZZO . 


Di Luar Dusaan 


Mengaku terpengaruh dan kagum akan performa Beyonce saat 
tampil di atas panggung sejak masih di bangku sekolah, Lizzo 
merasa nyaman dengan dirinya sendiri. 


yang saya cintai, Lee Da-in, tidak hanya se- 
bagai sepasang kekasih, tapi juga pasangan 
suami istri. Saya melamar Da-in, dan dia 
menerimanya,” ungkap Seung-gi, seperti 
dikutip dari Soompi (7/2). 

Seung-gi juga mengabarkan bahwa 
calon istrinya sebagai pribadi yang 


/ perti anak SMP malah 
/ kalau kata ibuku, ya 
makanya nonton, lihat 
saja hasilnya,” seloroh 
Prilly. 
| Prilly yang berusia 
—4 10 tahun lebih tua 
dari Ratna ini tak lupa 
mengucapkan terima 
kasih kepada Chand Par- 
wez Servia (produser), 
Monty Tiwa (sutradara), dan 
Alim Studio (penulis skenario) 
yang telah memercayainya un- 
tuk memerankan sosok tersebut. 
(“/Ant/H-1) 


hangat dan penuh cinta. Dia juga 
meminta dukungan kepada para 
penggemar untuk hidup baru- 
nya bersama Da-in. 
“Dia adalah sese- 
orang yang saya 
inginkan untuk terus 
berada disisi saya se- 
lamanya. Saya ingin 
berbagi kebahagia- 
an bersama dan 
ketika ada masa- 
masa sulit da- 


Dina SHABRINA 
dinda@mediaindonesia.com 


lam hidup,” ELANTUN lagu About 
tuturnya. Damn Time, Lizzo, 34, 
(Medcom. mendapatkan penghar- 
id/H-1) gaan Record of the Year di 


Grammy Awards 2023. Penyanyi 
bernama asli Melissa Viviane 
Jefferson itu mengaku tak me- 
nyangka dirinya mendapatkan 
penghargaan yang sangat ber- 
gengsi tersebut. 

Sambil berjalan ke panggung 
dan menerima penghargaan, Lizzo 
menyampaikan bahwa dirinya 


Akrabkan Dangdut ke Milenial 


USIANYA tak muda lagi. Pe- 
dangdut Thomas Djorghi, 
53, merilis single terbaru, 
Marlina, sebuah lagu versi 
kemas ulang ciptaan Guruh 
Sukarno Putra yang populer 
pada 1980-an dan menjadi 
soundtrack film Puspa 
Indah Taman Hati. 

Thomas Djorghi bekerja 
sama dengan label Musica 
Studio dan menggandeng 
musisi milenial Febrian 
Nindyo dan Ezra Mandira 
dari grup band HIVI! untuk 
single ini. 

“Seperti yang menjadi 
misi saya saat awal kem- 
bali aktif di dunia musik, 
berusaha membuat musik 
dangdut bisa diterima oleh 
anak milenial di kalangan 
urban,” ujarnya. 


Diakui pula, pelibatan musisi di luar genre dang- 
dut untuk menggarap musiknya agar bisa men- 
dapatkan nuansa yang lebih segar. “Saya sangat 
berterima kasih karena Febri dan Ezra bersedia 

mendukung saya dalam menggarap musik 
Marlina,” imbuh Thomas Djorghi. 

Sementara itu, baik Febrian maupun 

Ezra mengatakan ini pengalaman 

pertama menggarap musik dang- 

dut. Menurut mereka, ada sema- 

cam beban karena lagu tersebut 

diciptakan oleh seorang mae- 

4 stro di dunia musik Tanah Air. 

“Begitu mendapatkan ta- 

waran yang menantang ini, 

, kami berdiskusi panjang 

5 serta workshop bersama 

x Mas Thomas. Akhirnya 
Aa kami melakukan proses 
produksi dengan tetap men- 

coba tidak menghilangkan 
identitas asli Mas Thomas,” 
ujar Febrian. (Ant/H-1) 


“A3 
2 


DOK MUSICA STUDIOS 


tak mempersiapkan apa pun un- 
tuk mendapatkan kejutan berupa 
penghargaan. “Izinkan saya mem- 
beri tahu kalian, saya dan Adele 
bersenang-senang, hanya sedang 
menikmati diri kami, mendukung 
teman-teman kami. Tetapi ini 
adalah malam yang luar biasa. Ini 
sangat tidak terduga,” ungkapnya 
seperti dikutip People.com. 

Atas penghargaan yang diteri- 
manya, Lizzo menyampaikan 
bahwa prestasi yang diraihnya 
itu dipersembahkan untuk men- 
diang penyanyi Prince. “Ketika 
kami kehilangan Prince, saya 
memutuskan untuk membuat 
hidup lebih rileks. Semata-mata 
agar menghasilkan musik yang 
positif. Sekarang saya merasa 
tidak lagi peduli jika kepositifan 
saya mengganggu kalian,” ujarnya 
sambil tertawa. 


Kecintaan Lizzo terhadap diri- 
nya sendiri ternyata membuat 
musik yang dihasilkan pun ter- 
lihat berbeda dan kerap disalah- 
pahami. Dia mengakui ekspresi 
musik yang dihadirkan memang 
bukan mainstream. 

“Saya merasa di luar melihat 
ke dalam, tetapi saya tetap setia 
kepada diri saya sendiri karena 
saya ingin membuat dunia men- 
jadi tempat yang lebih baik. Jadi 
saya harus menjadi perubahan itu 
untuk menjadi tempat yang lebih 
baik. Dan, sekarang, saya melihat 
sekeliling dan ada semua lagu ini 
tentang mencintai tubuh kita dan 
merasa nyaman dengan warna 
kulit kita, dan sekarang saya 
percaya dan saya sangat bangga 
menjadi bagian dari tubuh dan 
warna kulit saya itu,” tegasnya. 

Di malam penghargaan tersebut, 
Lizzo juga berteriak untuk Beyonce. 
Dia mengaku selama ini terinspi- 
rasi dengan Beyonce. Bahkan, dia 
pernah bolos sekolah hanya untuk 
melihat Beyonce bernyanyi. 

“Di kelas 5 saya bolos seko- 
lah untuk melihat kamu tampil, 
Beyonce. Adikku, dia mengelu- 
arkanku dari sekolah. Kau meng- 
ubah hidupku,” lanjut Lizzo. 

“Anda menyanyikan medley 
Injil itu dan cara Anda membuat 
saya merasa saya seperti “saya 
ingin membuat orang merasa se- 
perti ini dengan musik saya” Jadi, 
terima kasih banyak.” 


AFP/VALERIE MACON 


Pidato yang dibawakan Lizzo 
itu disambut dengan gemuruh 
para penonton. Bahkan di akhir, 
para penonton juga memberi 
Lizzo standing ovation. Pembawa 
acara Trevor Noah menyatakan 
pidato yang dibawakan Lizzo me- 
rupakan pidato terbaik. 


Tentang waktu 

Dirilis pada April 2022, About 
Damn Time menandai single per- 
tama dari album spesial Lizzo 
dan mencapai puncak tangga 
Billboard Hot 100. Setelah lagu 
tersebut dirilis, penyanyi seka- 
ligus penulis lagu asal Texas itu 
berbicara dengan Zane Lowe dari 
Apple Music tentang inspirasinya. 

About Damn Time dapat meng- 
arah ke begitu banyak percaka- 
pan. “Ini tentang waktu sial kita 
untuk merasa lebih baik, ini ten- 
tang waktu sial kita untuk bisa ke- 
luar dari pandemi. Sudah saatnya 
kita mendapatkan “hakim agung 
wanita kulit hitam pertama. Ada 
banyak hal. Sudah saatnya kita 
merayakannya,” ujar Lizzo. 

Nominasi lain dalam kategori 
ini termasuk As It Was (karya Har- 
ry Styles), Bad Habit (Steve Lacy), 
Break My Soul (Beyonce), Don't 
Shut Me Down (ABBA), Easy on Me 
(Adele), Good Morning Gorgeous 
(Mary J Blige), The Heart Part 5 
(Kendrick Lamar), Woman (Doja 
Cat), serta You and Me on the Rock 
(Brandi Carlile dan Lucius). (H-1) 


MEDIA 
(Jonung ARIE 


1 


MEDIAINDONESIA.COM 


Dinkes Tulungagung Selidiki Penyebab 


: aw Jokowi Yakin 
3 Warga Meninggal karena Leptospirosis 


KPK Bakal Ringkus 


Skywalk Koridor 8 
ke Stasiun Kebayoran 


DINAS Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, kembali 
melakukan kajian epidemiologi dengan mengambil sampel ginjal 
tikus setelah ada peningkatan kasus leptospirosis. Menurut Kabid 
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinkes Tulungagung 
Didik Eka, selama 3 bulan terakhir tercatat tujuh warga yang 
positif terpapar leptospirosis. Tiga di antaranya meninggal du- 
nia. (Nusantara) 


? Single Partner juga Berisiko 
Terinfeksi Virus HPV 


KETUA Umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia 
(POGI) Prof Yudi Mulyana Hidayat mengatakan seseorang yang hanya 
memiliki satu pasangan seksual (single partner) juga berisiko terinfeksi 
virus HPV (human papillomavirus), yang merupakan penyebab kanker 
serviks. Dia menegaskan, seorang dengan satu pasangan seksual 
atau lebih (multipartner) sama-sama memiliki risiko terinfeksi virus 
HPV. (Humaniora) 


Harun Masiku 


PRESIDEN Joko Widodo meminta 
publik bersabar terkait proses 
pengejaran para pelaku tindak 
pidana korupsi, termasuk Harun 
Masiku, yang hingga kini masih 
belum tertangkap. Jika memang sudah ditemukan, ia meyakini Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) pasti akan langsung menangkap para 
penjahat tersebut. 

“Ada yang belum ketemu setahun, tapi yang baru enam bulan sudah 
ketemu kan juga ada. Kalau memang barangnya ada, ya pasti ditemu- 
kan," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Dalam kesempatan 
yang sama, Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan berbagai upaya telah 
dilakukan demi menemukan para koruptor yang masuk daftar penca- 
rian orang (DPO). 

Namun, ia mengakui pihaknya kadang menemui kendala di lapangan. 
Contohnya ketika hendak menangkap Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin 
yang merupakan tersangka perkara pengadaan paket KTP elektronik di 
Kementerian Dalam Negeri. (Politik dan Hukum) 


MI/SUMARYANTO BRONTO 


Lama Seharusnya Gratis 


KEPALA Dinas Bina Marga DKI Jakarta 
Hari Nugroho mengatakan masyarakat 
yang akan menuju Stasiun Kebayoran 
Lama menggunakan skywalk melalui 
koridor 8 Trans-Jakarta tidak dikenai 
biaya. “Harusnya, yang dari koridor 8 mau naik melintas ke KCI tidak 
bayar,” ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, kemarin. 

Hari mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Transportasi 
Jakarta terkait hal tersebut. Ia mengatakan, nantinya akan ada petugas 
yang membantu para calon penumpang KRL. 

Lebih lanjut, Hari mengatakan prinsipnya bagi masyarakat yang akan 
menggunakan skywalk, lebih mudah untuk menjangkau tiga moda trans- 
portasi (halte dan stasiun) yang ada di sana. “Yang dulu harus jalan kaki 
di bawah yang padat ramai, sekarang sudah nyaman," ujarnya. 

Untuk diketahui, seusai diresmikan beberapa waktu lalu, skywalk Kebayo- 
ran Lama telah berfungsi normal. Seorang karyawan swasta, Putri, 28, 
sempat mengira skywalk Kebayoran Lama dapat diakses secara gratis meski 
hanya dibuat untuk melintas menuju Stasiun KRL Kebayoran. (Megapolitan) 


| 


MI/ADAM DWI 


RABU, 8 FEBRUARI 2023 


MEDIA 
INDONESIA 


HALAMAN A1 


FOKUS 


BERISTIRAHAT: Seorang Pemulung tengah beristirahat di depan Stasiun Yogyakarta. 


Wajah Muram 
Kota Pendidikan 


DI Yogyakarta menjadi 
provinsi termiskin di 
Pulau Jawa. Beragam 
program disiapkan 
pemimpin daerah. 


Arpi TeRisti 
ardi@mediaindonesia.com 


RAGIS. Kata itulah yang pantas 
disematkan untuk Daerah Is- 
timewa Yogyakarta terkait isu 
terkini, kemiskinan. 

Beragam julukan menjadi milik Yogya- 
karta, semuanya bernada positif. Mulai 
Kota Pendidikan hingga Kota Pariwisata. 
Kalau mau ditambahkan, Kota Budaya, 
Kota Keraton, juga Kota Gudeg. 

Kejutan dari Badan Pusat Statistik 
yang menyebutkan DIY menjadi provinsi 
termiskin di Pulau Jawa. Status itu sulit 
diterima karena pemerintah provinsi, 
kabupaten, dan kota sudah mengucur- 
kan banyak bantuan sosial bagi warga. 
Bahkan, yang terbaru, pemerintah 
provinsi berencana akan menambah 
lagi Skema bansos lewat bantuan sosial 
seumur hidup. 

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yu- 
diana, menyebut pemerintah sudah 


menggelontorkan berbagai program 
bansos, salah satunya dalam bentuk 
bahan makanan untuk 380 ribu kepala 
keluarga atau hampir 4096 dari total KK 
di DIY. Nilainya mencapai Rp200 ribuan 
per bulan. 

Jumlah itu di luar bantuan sosial dari 
pemerintah pusat. Data Terpadu Kesejah- 
teraan Sosial di DIY mencapai 160 ribuan 
KK dari total penduduk yang mencapai 
3,3 juta jiwa lebih. “Mudah-mudahan 
keadaan riil DIY tidak seperti data BPS. 
Tapi data itu tetap harus menjadi rujukan 
dalam upaya pengentasan kemiskinan di 
sini,” lanjut Huda. 

Ia pun menilai positif komitmen Pem- 
da DIY untuk menyelesaikan kemiskinan 
ekstrem di DIY pada 2024, termasuk wa- 
cana memberikan bantuan sosial (ban- 
sos) seumur hidup kepada warga miskin 
berusia 60 tahun ke atas di DIY. 

“Bansos seumur hidup memang diper- 
lukan bagi penduduk dan keluarga 
miskin ekstrem di DIY yang sudah tidak 
bisa berusaha lagi, misalnya, warga lan- 
sia atau penyandang disabilitas berat,” 
jelasnya. 

Masyarakat golongan itu berjumlah 
300-4Yo dari total warga miskin yang men- 
capai 20 ribuan KK. “Mereka tidak bisa 
lagi diberi kail, tapi sudah harus terus 
diberi ikan.” 

Huda menambahkan penanganan juga 


harus dilakukan di kantong-kantong ke- 
miskinan, terutama di dua kabupaten, 
yaitu Gunungkidul dan Kulonprogo. Ia 
menyarankan bansos yang diberikan 
berwujud sembako, bukan uang. Pasal- 
nya, BPS menghitung kemiskinan berda- 
sarkan kalori yang masuk ke tubuh. 

Menurut Huda, bansos khusus ini di- 
upayakan untuk segera diberikan sehing- 
ga angka kemiskinan di DIY bisa segera 
ditekan. Dananya bisa berasal dari dana 
keistimewaan atau dana pokok pikiran 
anggota DPRD yang difokuskan untuk 
merealisasikan program pengentasan 
kemiskinan. 

Bansos dalam bentuk makanan sebaik- 
nya dikerjasamakan dengan warung 
lokal sehingga perekonomian daerah 
menggeliat. 

Kemiskinan juga dialami banyak peta- 
ni di DIY. Pendapatan mereka kurang 
karena lahan pertanian yang semakin 
sempit. Alhasil, kemiskinan di perdesaan 
jauh lebih tinggi daripada perkotaan. 

“Kalau untuk petani, treatment-nya 
bukan bansos, tetapi intensifikasi perta- 
njan agar petani tetap produktif,” tandas 
Huda. 

Terkait upah murah di DIY, ia me- 
nyebut tidak bisa diintervensi karena 
komponen untuk menentukan upah 
minimum sudah diatur oleh pemerintah 
pusat. Di sisi lain, upah di DIY rendah 


Upah Murah Memiskinkan 


AILUL Huda mengutip 
Nom puisi karya Joko 

Pinurbo. Yogya bukan hanya 
terbuat dari rindu, pulang dan 
angkringan, tetapi juga dari upah 
murah yang terlalu rendah'. 

Peneliti dari Riset Institut for 
Development of Economics and 
Finance (INDEF) itu sepakat salah 
satu yang membentuk kemiskinan di 
Yogyakarta ialah upah minimum yang 
sangat rendah. 

“Saat inflasi naik tinggi, sedangkan 
upah tidak naik signifikan, mereka 
yang miskin akan semakin miskin 
sehingga semakin sulit memperpendek 
rasio gini.” 

“Kritik saya, pemerintah DIY jangan 
menormalisasi upah murah. Ketika 


upah murah sudah dianggap normal, 
itu akan mengakibatkan kemiskinan 
abadi,” kata dia. 

Oleh sebab itu, Nailul menyebutkan 
reformulasi upah buruh menjadi 
salah satu cara mengatasi kemiskinan. 
Dengan reformulasi upah buruh, 
gaji buruh bisa meningkat signifikan 
sehingga bisa meningkatkan daya beli 
dan taraf hidup masyarakat. 

Upah minimum provinsi (UMP) DIY 
2023 ialah Rp1.981.782,39, naik 7,65Y6 
dari tahun sebelumnya yang hanya 
sebesar Rp 1.840.915,53. UMP DIY 2023 
tersebut hanya lebih tinggi dari UMP 
Jawa Tengah yang sebesar Rp1.958.169. 

Selain upah buruh, ia juga 
mengatakan penguatan modal untuk 
petani sangat dibutuhkan karena 


petani-petani di DIY rata-rata memiliki 
lahan yang kecil, sekitar 0,2-0,5 
hektare. 

Dengan luas lahan yang kecil, petani 
hanya menghasilkan padi senilai 
Rp8 juta dengan biaya produksi bisa 
mencapai Rp6 juta, termasuk untuk 
upah buruh tani. 

Artinya, petani dengan lahan kecil 
hanya bisa mendapatkan hasil bersih 
sebesar Rp2 juta. Jumlah itu tentu 
sangat kecil karena masa produksi 
sampai tiga bulan. Artinya, setiap bulan 
petani hanya mengantongi Rp1 juta. 

Penghasilan petani kecil, apalagi 
buruh tani. Padahal, masih banyak 
warga DIY yang berada di sektor itu. 
Mereka semakin goyah saat program 
pemerintah seperti subsidi pupuk dan 


karena harga-harga di DIY juga lebih 
rendah dari daerah-daerah yang lain. 


Angka kemiskinan 

Statistisis Utara BPS DIY, Sentot Bangun 
Widoyono, menyebutkan persentase 
penduduk miskin pada September 2022 
sebesar 11,49”9. Angka itu menurun 
0,420 ketimbang september 2021, tapi 
naik 0,15Y0 dari Maret 2022. 

Jumlah penduduk miskin pada Septem- 
ber 2022 sebanyak 463,63 ribu orang dan 
naik 8,9 ribu orang terhadap Maret 2022. 
Apabila dibandingkan dengan Septem- 
ber 2021, jumlah penduduk miskin pada 
September 2022 turun 10,9 ribu orang. 

Persentase penduduk miskin perkota- 
an pada September 2022 sebesar 10,64Y6 
dan naik 0,08Y6 jika dibandingkan de- 
ngan Maret 2022. Penduduk miskin 
perdesaan pada September 2022 sebesar 
14Y6o, naik 0,35Yo dari Maret 2022. 

Jumlah penduduk miskin di perkotaan 
pada September 2022 sebanyak 321,07 
ribu orang, naik sebanyak 5,6 ribu orang 
jika dibandingkan dengan Maret 2022. 

Sementara itu, jumlah penduduk mis- 
kin perdesaan pada September 2022 
sebanyak 142,57 ribu orang atau meng- 
alami kenaikan 3,3 ribu orang jika diban- 
dingkan dengan Maret 2022. 

Garis Kemiskinan pada September 
2022 tercatat sebesar Rp551.342,00/ka- 
pita/bulan dengan komposisi garis ke- 
miskinan makanan sebesar Rp398.363 
(72,254) dan garis kemiskinan bukan 
makanan Rp152.979,00 (27,7590). 

Pada September 2022, secara rata-rata 
rumah tangga miskin di DI Yogyakarta 
memiliki 4,20 orang anggota rumah 
tangga. Garis kemiskinan rumah tangga 
mencapai Rp2.315.636/rumah tangga/ 
bulan. 

Gubernur Sri Sultan HB X meyakini 
pentingnya melihat masalah kemiskinan 
sesuai parameter BPS. “Kita harus mem- 
buat klasifikasi tingkat kemiskinan dari 


benih bermasalah. 


IPM tinggi 

Di sisi lain, gugatan atas data BPS 
datang dari dosen pembangunan sosial 
dan kesejahteraan Fisipol UGM, Prof 
Tadjuddin Noer Effendi. 

“Katanya angka kemiskinan tinggi, 
namun pengeluarannya tertinggi di 
atas Jabar dan Jateng.” 

Di sisi lain, dari angka harapan 
hidup, DIY menempati peringkat 
pertama di Indonesia. Sementara itu, 
indeks pembangunan manusia berada 
di posisi kedua setelah Provinsi DKI 
Jakarta. 

“Dengan data IPM segitu, kok, bisa 
termiskin. Ada yang perlu kita koreksi,” 
ungkapnya. 

Sementara itu, peneliti Pusat Studi 
Kependudukan UGM Prof Bambang 
Hudayana menyebut penanganan 
kemiskinan DIY membutuhkan 


MI/ARDI 


data tersebut untuk bisa menentukan 
solusi bantuan.” 


Bansos seumur hidup 

Sultan pun memunculkan wacana un- 
tuk memberikan bantuan seumur hidup 
bagi masyarakat berusia 60 tahun ke atas 
dengan tingkat pendidikan terakhir ha- 
nya sampai sekolah dasar. Mereka juga 
tidak memiliki fasilitas apa pun alias 
miskin ekstrem. 

Penerapannya bisa dilakukan di Kabu- 
paten Gunungkidul dan Kulonprogo. Ia 
memperkirakan jika pemberian bantuan 
sosial seumur hidup tersebut dilaksa- 
nakan, angka kemiskinan di DIY bisa 
turun 390-490. 

Di sisi lain, untuk mereka yang miskin 
dan masih memiliki fasilitas dan pendi- 
dikan yang lebih baik, Sultan mewa- 
canakan memberikan pendampingan 
dengan menggandeng perguruan tinggi. 
“Saya sudah bicara sama Universitas Ne- 
geri Yogyakarta dan Universitas Gadjah 
Mada. Saya minta dalam KKN, mahasis- 
wa menjadi pendamping orang miskin 
dan pengangguran di desa.” 

Sultan juga menyatakan tanah kas 
desa dapat dimanfaatkan oleh masyara- 
kat, misalnya, untuk bertani, ternak lele, 
ataupun kegiatan produktif yang lain. 
Apabila tidak sanggup untuk menyewa 
tanah tersebut, dana keistimewaan dapat 
dimanfaatkan. 

Dosen Departemen Pembangunan 
Sosial dan kesejahteraan, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu politik UGM, Hempri 
Suyatna, menilai rencana sang gubernur 
itu positif. “Tapi harus benar-benar tepat 
sasaran, menjangkau (warga) lansia yang 
memang membutuhkan.” 

Program itu perlu ditindaklanjuti 
dengan kebijakan perlindungan sosial 
kaum lansia yang lebih komprehensif, 
misalnya, pendampingan kesehatan, 
pengembangan peluang usaha, dan akti- 
vitas sosial lainnya. (N-2) 


program-program berkelanjutan yang 
berbasis pada partisipasi dan inovasi 
desa, serta melibatkan kelompok- 
kelompok swadaya dalam masyarakat. 
“Saya sudah lakukan penelitian, 
hasilnya orang miskin sulit keluar 
dari belenggu kemiskinan karena 
mengalami keterbatasan pada aset 
tanah, modal material, modal sosial, 
dan life skill.” 

Ia menilai program pengentasan 
kemiskinan belum tepat sasaran 
karena masih mengedepankan 
program pro-poor. Padahal, 
seharusnya yang perlu diutamakan 
ialah program pro-job yang bersifat 
partisipatoris. 

Pemerintah juga perlu mendorong 
penguatan usaha tani. “Petani 
sebaiknya memiliki akses pada tanah 
kas desa dan sultan grounds. Peran 
lembaga seperti Perhutani dan koperasi 
diperkuat.” (Ardi Teristi/N-2) 


FOKUS 


A2 RABU, 8 FEBRUARI 2023 


Sh 


4 


Ka 


ANTARA/NILA FU'ADI 


ANGKA KEMISKINAN DI SUMATRA SELATAN TURUN: Sejumlah warga melintas di sarana penyeberangan sebagai bagian dari program revitalisasi kawasan kumuh di Kelurahan 3-4 Ulu Palembang, Sumatra Selatan, beberapa waktu 
lalu. BPS Sumatra Selatan merilis dalam rentang waktu September 2021-September 2022, angka kemiskinan di Sumatra Selatan turun sebesar 0,8496. 


Angka kemiskinan di Sumatra Selatan turun. 
Program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan jadi 
ujung tombak menekan angka kemiskinan. 


Dwi Apriani 
dwi.apriani@mediaindonesia.com 


ADAN Pusat Statistik (BPS) 

Sumatra Selatan merilis 

pada kurun satu tahun ter- 

akhir, dalam rentang waktu 
September 2021-September 2022, 
angka kemiskinan di daerah itu 
turun sebesar 0,8490. Dari 12,79Y6o 
menjadi 11,956. 

Jumlah penduduk miskin juga tu- 
run sebanyak 61,62 ribu orang. Dari 
sebelumnya berjumlah 1.116,61 ribu 
orang menjadi 1.054,99 ribu orang 
pada periode Maret 2022. 

Kepala BPS Sumatra Selatan Zulki- 
fli juga menyebutkan persentase pen- 
duduk miskin per September 2021 
turun dari 13,28”o menjadi 12,31Y6 
pada Maret 2022. “Pada September 
2022 turun lagi menjadi 12,306.” 

Ia memerinci peranan komoditas 
makanan terhadap garis kemiskinan 
jauh lebih besar jika dibandingkan 
dengan peranan kelompok bukan 
makanan (perumahan, sandang, 
pendidikan, dan kesehatan). “Sum- 
bangan garis kemiskinan makanan 
(GKM) terhadap garis kemiskinan 
(GK) September 2022 tercatat sebe- 
sar 73,98Yo turun jika dibandingkan 
dengan kondisi Maret 2022 sebesar 
74,34Yo dan turun jika dibandingkan 
dengan kondisi September 2021 yang 
sebesar 74,166,” tambahnya. 

Angka kemiskinan yang sema- 
kin menurun menjadi salah satu 
target besar pemerintah provinsi. 
Gubernur Herman Deru pun mengin- 
tensifkan berbagai program dan 
terobosan yang bermuara pada ke- 
sejahteraan masyarakat. 

Salah satunya, menggeber Gerakan 

Sumsel Mandiri 
Pangan (GSMP). 
Gerakan itu ber- 
tujuan mengubah 
pola pikir masya- 
rakat dari pembeli 
menjadi pengha- 
sil produk pangan 
rumah tangga. 

Program itu 
diklaim sudah 
berdampak positif 
pada penurunan 
angka kemiskinan. 


“Gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini 
menjadi salah satu jurus yang kami 
lakukan untuk mengatasi angka ke- 
miskinan. Sejak diluncurkan pada 
Desember 2021, GSMP ini sudah 
cukup mengubah pola pikir masya- 
rakat untuk menjadi produktif da- 
lam hal kemandirian pangan. Inilah 
strategi kita yang muaranya akan 
menurunkan angka kemiskinan,” 
ungkap Herman. 

Dia menambahkan, gerakan itu 
bertujuan mengubah pemikiran 
warga dari konsumen menjadi 
penghasil, terutama untuk urusan 
bahan makanan sehari-hari. Hal itu 
nantinya akan berpengaruh untuk 
mengurangi biaya kehidupan masya- 
rakat sehari-hari. 

“Esensi Sumsel Mandiri Pangan 
adalah mengubah mindset dari yang 
biasanya kita berharap membeli 
menjadi penghasil. Atau biasa jadi 
konsumen, kita menjadi penghasil 
kebutuhan sehari-hari. Paling tidak 
kita bisa mengurangi biaya hidup. 
Kita hasilkan sendiri cabai dan 
bawang yang selama ini masyarakat 
hanya membeli ke pasar,” imbuhnya. 

Pada program itu, pemerintah 
provinsi memberikan bantuan si- 
multan berupa media tanam, bibit, 
hingga tempat memelihara ikan. 
Sampai akhir 2022, sebanyak 250 
ribu keluarga yang terdaftar pada 
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 
menjadi penerimanya. 

“Sayuran dan ikan akan membantu 
memenuhi kebutuhan dapur selain 

beras. Gerakan itu 
juga menjadi batu 
loncatan dalam 


memandirikan masyarakat untuk 
memenuhi sebagian kebutuhan pan- 
gannya,” lanjut mantan Bupati Ogan 
Komering Ulu Timur itu. 


Upaya lain 
Herman juga menargetkan angka 
kemiskinan di Sumsel bisa terus 
turun. Dia memfokuskan program 
bantuan sosial yang tepat sasaran. 
Selain itu, memaksimalkan APBD, 
khususnya dalam pemberdayaan 
dan peningkatan ekonomi keluarga. 
Inovasi yang dijalankan pemerin- 
tah provinsi ditargetkan tidak hanya 
untuk menekan angka kemiskinan, 
tapi juga membawa Sumsel masuk 
dalam deretan provinsi yang mampu 
menekan tingkat inflasi di tengah 
situasi ekonomi global saat ini. 

Menurut Herman, penurunan 
angka kemiskinan Sumsel tahun ini 
merupakan yang terbaik selama 10 
tahun terakhir. Selain itu, pertum- 
buhan ekonomi yang pada 2020 sem- 
pat berkontraksi hingga -0,11Yo aki- 
bat pandemi covid-19, pada 2022 ini 
kembali meningkat menjadi 5,186. 

Namun, Herman tidak mau ber- 
puas diri. Dia terus menekan jajaran- 
nya, mulai organisasi perangkat 
daerah (OPD), biro, hingga instansi 
vertikal untuk terus memperkuat ko- 
ordinasi dan sinergi sehingga capaian 
itu dapat lebih baik lagi, termasuk 
dalam upaya pemulihan ekonomi dan 
menekan angka kemiskinan. 

“Kami harus terus berbuat. Kita 
harus ingat peran dan fungsi kita. 
Pertama, kita merupakan perpan- 
jangan tangan pe- 
merintah pusat 
dan yang kedua 
sebagai koordina- 
tor di daerah ini,” 
terang- 
nya. 


Koordinasi 

Untuk memaksimalkan upaya 
dan strategi itu, pihaknya juga se- 
lalu meningkatkan koordinasi dan 
kolaborasi dengan pemerintah kabu- 
paten dan kota. Pemerintah daerah 
di Sumsel juga diharapkan mengop- 
timalkan seluruh upaya dan strategi 
untuk mengurangi angka kemiski- 
nan di daerah masing-masing. 

“Koordinasi dan kolaborasi dengan 
pemerintah daerah menjadi hal yang 
utama karena menekan kemiskinan 
tidak bisa dilakukan Pemprov Sum- 
sel. Pemerintah daerah di 17 kabu- 
paten dan kota juga harus bekerja 
keras,” tandasnya. 

Ia menjelaskan ada beberapa 
masalah yang harus ditindaklanjuti 
dengan cepat oleh OPD, di antaranya 
program yang dikawal kementerian 
di daerah. 

“Program itu harus dimanfaatkan 
dengan maksimal dan mempunyai 
nilai ekonomi untuk masyarakat. 
Program yang mengarah pada pe- 
nanggulangan kemiskinan harus 
dimaksimalkan sehingga kesejahter- 
aan rakyat meningkat,” jelasnya. 

Menurut dia, dengan menyu- 
sun program kerja yang memuat 
nilai ekonomi bagi masyarakat, 
diharapkan memberikan dampak 
positif dalam menurunkan angka 
kemiskinan. 

“Kami terus memfokuskan pe- 
laksanaan program mempercepat 
tercapainya kesejahteraan rakyat 
sehingga nantinya diharapkan ber- 
dampak langsung pada turunnya 

angka kemiskinan 

di provinsi ini,” 

pungkas Her- 
man. (N-2) 


Kalau Merata, Bisa 


Sejahtera 


YAN Sulistyo dengan gayanya 
yang khas memaparkan betapa 
kayanya Sumatra Selatan. Daerah 
yang dilalui sungai besar itu me- 
miliki kekayaan hasil perkebunan 
berupa sawit dan karet serta 
hasil beragam tambang yang 
melimpah. 

"Seharusnya dengan beragam 
potensi itu, pembangunan bisa 
semakin maju dan menyejahter- 
akan masyarakat, lepas dari ke- 
miskinan," ungkap pengamat eko- 
nomi dari Universitas Sriwijaya, 
Palembang, Sumatra Selatan, itu. 

Karena itu, dia meminta pe- 
merintah daerah melakukan 
percepatan penurunan angka ke- 
miskinan yang saat ini mencapai 
11,95Y9. "Angka sebesar itu harus 
terus ditekan lagi." 

Menurut Yan, salah satu pe- 
nyebab angka kemiskinan ialah 
tidak meratanya pembangunan 
atau terjadinya kesenjangan 
antardaerah. Selain itu, terjadi- 
nya kenaikan harga barang dan 
pangan karena inflasi selama 
pandemi covid-19. 

Terkait dengan Gerakan Sumsel 
Mandiri Pangan (GSMP) yang diga- 
gas Pemprov Sumsel, ia mengakui 
kemanfaatannya. "GSMP dapat 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. GSMP dapat 
mendongrak taraf 
hidup masyara- 
kat, khususnya 
di sektor eko- 
nomi." 


Konsisten 

GSMP, lanjutnya, membuat 
warga mampu mencukupi ke- 
butuhan makan sehari-hari. 
Mereka tidak harus bergantung 
pada pasar karena bisa mengam- 
bil dari hasil budi daya sayuran, 
buah-buahan, atauikan yang ada 
di halaman rumah. 

"Artinya, pengeluaran masya- 
rakat untuk kebutuhan makan 
sehari-hari dapat ditekan. Dengan 
kondisi seperti itu, akan mem- 
bawa dampak yang cukup besar 
dalam mendorong pertumbuhan 
ekonomi masyarakat," tegasnya. 

Ia berharap masyarakat ha- 
rus konsisten menanam di pe- 
karangan. Menanam tidak hanya 
berhemat, tapi juga membuat 
keluarga mendapatkan asupan 
makanan dengan gizi seimbang 
sehingga mencegah anak menga- 
lami tengkes. 

Langkah lain juga diusulkan 
Yan, yakni memberikan bantuan 
stimulan kepada UMKM sehingga 
ekonomi Sumsel terus terkerek 
naik. "Bantuan nonfiskal dan 
bantuan dari pemerintah kota, 
kabupaten, atau provinsi kepada 
UMKM dan tepat sasaran sangat 
penting karena mereka merupa- 
kan penopang ekonomi mikro 
masyarakat, khususnya UMKM 
yang memproduksi barang se- 
cara rumahan. 

"Stimulus pajak berupa pemu- 
tihan sudah pernah dilakukan 
pemerintah provinsi di masa 
pandemi. Dampaknya sangat 
baik bagi UMKM. Seharusnya 
pemerintah kota dan kabupa- 
ten juga melakukannya," tandas 
Yan. (Dwi Apriani/N-2) 


MEDIA 
INDONESIA 


FOKUS 


RABU, 8 FEBRUARI 2023 A3 


Memberi Kail, bukan Ikan 


Angka kemiskinan di Kota 
Palu terus turun. Modal 
usaha dari pemerintah 
kota menjadi ujung tombak 
program pengentasan 
warga dari kemiskinan. 


M Tauran SP Bustan 
taufan@mediaindonesia.com 


AHUN lalu, Anton Umar mendapat 

bantuan modal usaha sebesar Rp2 

juta dari Pemerintah Kota Palu, 

Sulawesi Tengah. Ketika berstatus 
pengangguran, kepercayaan dari pemerin- 
tah kota itu membuat Anton bangkit dan 
bertekad maju. 

Ia menggunakan dana bantuan untuk ber- 
jualan minuman dingin di kawasan hunian 
tetap (huntap) Duyu. Ketekunannya berbuah 
baik. Kini, ia mampu mengembangkan 
modal usaha hingga Rp6 juta. Anton juga 
sudah merekrut dua pemuda pengangguran 
lainnya sebagai karyawan. 

“Sehari-hari, omzet usaha saya bisa menca- 
pai Rp800 ribu-Rp1 juta. Kalo hari libur bisa 
mencapai Rp1,5 juta,” tandasnya. 

Bantuan juga diterima Ratna Wati, ibu 
rumah tangga. Setelah ditinggal pergi 
suaminya, dia bersama dua anaknya jatuh 
miskin. Kesusahan dan kesusahan yang ada 
di kamus hidup mereka. 

Perubahan terjadi setelah ia mendapat 
bantuan modal usaha dari Pemerintah Kota 
Palu. “Saya dibantu dua anak saya jualan 
gorengan di sini. Alhamdulillah bisa dapat 
pengahasilan harian untuk biaya hidup 
bersama keluarga,” jelasnya, yang juga ber- 
jualan di kawasan jajajan huntap Duyu. 

Ratna mengaku, bantuan Pemerintah Kota 
Palu tepat sasaran. Pasalnya, ia yang tadinya 
hanya punya kemampuan membuat goreng- 
an akhirnya bisa membuka usaha sendiri 
berkat bantuan modal usaha pemerintah. 

“Saya dapat bantuan Rp2 juta juga. Selain 
itu, ada bantuan lainnya juga seperti alat 
penggorengan,” ujarnya. 

Ia berharap, usaha yang dijalaninya seka- 
rang bisa terus berkembang. “Semoga bia 
berkembang. Untuk pendapatan memang 
sudah cukup untuk biaya hidup sehari-hari,” 
imbuhnya. 

Pemerintah Kota Palu menggulirkan prog- 
ram pengentasan rakyat dari kemiskinan de- 
ngan memberikan kail, bukan ikan. Mereka 
menyalurkan bantuan modal usaha bagi 1.000 
pelaku usaha mikro di kota itu. Setiap pelaku 
usaha mendapat bantuan modal Rp2 juta. 

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid mengata- 
kan pemberian bantuan modal usaha meru- 
pakan salah satu cara mengentaskan warga 
kurang mampu dari kemiskinan, sekaligus 
mengurangi angka pengangguran. 

“Geliat usaha mikro, kecil, dan menengah 
perlu mendapat perhatian serius dari semua 
pihak. Bayangkan 1.000 pelaku usaha kita 
bantu, berarti ada 1.000 lapangan pekerjaan 
terbuka. Ketika itu jalan, kemiskinan terki- 
kis,” terangnya. 

Hadianto mengakui jumlah bantuan yang 
digulirkan tidak seberapa. “Tetapi kita ber- 
harap itu bisa dimanfaatkan dengan baik.” 


Kerja bareng 

Pada 2022, angka kemiskinan di Kota Palu 
turun menjadi 6,63Y6 dari tahun sebelumnya 
yang mencapai 71740. Badan Pusat Statis- 
tik (BPS) Palu mencatat jumlah penduduk 
miskin di Palu pada 2021 mencapai 28,6 
ribu jiwa dan berkurang pada 2022 menjadi 
26,75 ribu jiwa. 

Hadianto menyatakan upaya pemkot menu- 
runkan angka pengangguran terbuka men- 
jadi salah satu faktor yang membuat angka 
kemiskinan turun. “Kami belum puas. Tahun 
ini, Pemkot Palu bertekad menurunkan angka 
kemiskinan lebih drastis lagi,” ungkapnya. 

Dia mengakui keberhasilan menekan angka 
kemiskinan tidak terlepas dari kerja semua 
pihak yang ada di pemerintahan. “Kami ber- 
sama-sama mengawal program percepatan 
pengentasan rakyat dari kemiskinan.” 

Program itu diimplementasikan dengan 
beragam kegiatan. Di antaranya, ada ban- 


- 


DOKUMEN PEMERINTAH PALU 


BANTUAN MODAL USAHA: wakil Wali Kota Palu, Reny Lamadjido (kanan), memberikan 
secara simbolis bantuan usaha kepada pelaku usaha mikro di Palu, Sulawesi Tengah, Senin 
(21/1). Bantuan usaha ini merupakan salah satu program unggulan pemerintah dalam 


mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. 


tuan modal usaha dan bantuan peralatan 
usaha. Tahun ini, lanjutnya, semua instansi 
di lingkungan kerja Pemkot Palu juga dido- 
rong untuk tetap memacu kinerja. Program 
yang telah menunjukkan hasil baik harus 
terus dikawal. 

“Ketika semua berjalan dengan baik, bu- 
kan tidak mungkin harapan kita untuk me- 
nuturkan lagi angka kemiskinan di tahun ini 
bisa tercapai hingga ke angka paling rendah,” 
imbuhnya. 


Ekonomi tumbuh 

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Palu GA 
Nasser mengakui Pemerintah Kota Palu telah 
berhasil menurunkan angka kemiskinan. 
“Jumlah penduduk miskin turun karena ada 
beberapa faktor pemicunya. Di antaranya 
ekonomi Palu tumbuh baik selama 2021.” 

Dia melihat adanya program pemerintah 
kota yang agresif. Tahun ini, ia optimistis 
bisa bertambah baik karena tidak adanya 
pembatasan aktivitas orang dan kegiatan 
ekonomi. “Ekonomi mulai tumbuh setelah 
darurat kesehatan dibuka.” 


Selain itu, lanjut Nasser, turunnya jum- 
lah penduduk miskin di Palu disebabkan 
program-program pemerintah kota banyak 
mengarah kepada program penentasan 
warga dari kemiskinan sehingga jumlah 
penduduk miskin bisa diturunkan. 

“Patut diapresiasi program Pemerintah 
Kota Palu yang tepat sasaran dan hasilnya 
terlihat di akhir tahun. Jumlah penduduk 
miskin di Palu dapat diturunkan,” tegasnya. 

Dia mencatat, pada tahun pertama kepe- 
mimpinan Wali Kota Hadianto Rasyid dan 
wakilnya, Reny Lamadjido, jumlah persen- 
tase penduduk miskin mencapai 7,17Y0. 
Dalam waktu satu tahun, persentase itu tu- 
run menjadi 6,5Y6. Itu berarti jumlah warga 
miskin turun dari 404,44 ribu menjadi 388,35 
ribu jiwa. 

“Kami mendorong, tahun ini, program 
tahun-tahun sebelumnya terus dilanjutkan. 
Pasalnya, program itu sudah menunjukkan 
hasil baik sehingga jika terus dilaksakan de- 
ngan lebih baik, hasilnya pasti akan mampu 
menekan angka kemiskinan yang lebih be- 
sar,” tandas Nasser. (N-2) 


ANTARA/MOHAMAD HAMZAH 


PERMUKIMAN PEMULUNG: Sejumlah anak berada di rumah mereka di Kawasan Permukiman Pemulung di Palu, Sulawesi Tengah, beberapa 
waktu lalu. Pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan di Indonesia. 


MI/M TAUFAN SP BUSTAN 


KELUARGA MISKIN: Seorang bapak dan tiga orang anaknya, 
yang masuk ke kategori keluarga miskin, beristirahat untuk makan 
di samping gerobaknya seusai memulung di salah satu bibir Jalan 
Palu, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu. 


Buka Pekerjaan, 
Turunkan 
Kemiskinan 


USDY Mastura 
punya kiat jitu 
untuk menurunkan 


angka kemiskinan. 
Gubernur Sulawesi 
Tengah itu selalu 
mengingatkan bupati dan 
wali kota di daerahnya 
untuk terus menggulirkan 
inovasi dalam upaya 
memerangi kemiskinan. 
“Selain diberi 
pendidikan dan kesehatan 
gratis, warga yang 
kurang beruntung dalam 
bidang ekonomi juga 
membutuhkan bantuan 
modal usaha. Mereka 
harus bisa bekerja 
dan mendapatkan 
penghasilan,” ujarnya. 
Dengan fokus utama 
tersebut, kepala daerah 
dituntut untuk berinovasi. 
“Jangan hanya fokus 
pada penurunan angka 
kemiskinan, tapi harus 
juga menekan angka 
pengangguran,” tambah 
dia. 
Seruan Gubernur 
Sulteng kepada 13 
bupati dan wali kota itu 
berbuah inovasi. Setiap 
kepala daerah membuat 
terobosan agar angka 
pengangguran dan 
kemiskinan turun. 
Hasilnya, pada 2022, 
angka kemiskinan di 
provinsi itu turun menjadi 
12,33Yo dari tahun 
sebelumnya di atas 13Y0. 
Jumlah warga miskin pun 
turun dari 404,44 ribu 
menjadi 388,35 ribu. 
“Terus buka 
lapangan kerja dengan 
menggulirkan berbagai 
inovasi. Badan Pusat 
Statistik mencatat tingkat 
pengangguran terbuka di 
Sulteng turun dari 3,73Yo 
pada 2021 menjadi 3,67Y0 
pada Februari 2022. Meski 
tidak besar, ini akan 
jadi pemicu untuk kita 
semua,” tandas Rusdy. 


UMKM 

Wakil Gubernur 
Ma'mun Amir juga 
meyakini UMKM 
bisa menekan angka 
pengangguran dan 
kemiskinan. Terbukanya 
lapangan pekerjaan 
akan menimbulkan efek 
domino yang baik untuk 
masyarakat. 

“UMKM merupakan 
bisnis yang tahan 
terhadap guncangan 
resesi. Para pelaku UMKM 
juga mampu menyediakan 
lapangan kerja bagi 
masyarakat,” paparnya. 

Di Sulawesi Tengah, 
lanjut dia, banyaknya 
UMKM membuat 
masyarakat yang tadinya 
tidak memiliki pekerjaan 
akhirnya bisa bekerja. 
Alhasil mereka terbebas 
dari kemiskinan. 

Ma'mun mengakui 
pengangguran dan 
kemiskinan saat ini 
memang menjadi 
pekerjaan rumah hampir 
semua provinsi di Tanah 
Air, termasuk Sulteng. 

Untuk menanganinya, 
diperlukan dukungan 
berbagai pihak, 
termasuk UMKM di 
samping industri besar 
yang memberi akses 
kesempatan kerja. 

“Di Sulteng ada kurang 
lebih 343.533 UMKM yang 
tersebar di 13 kabupaten 
dan kota pada 2021. 
Tahun ini jumlahnya pasti 
bertambah,” sebutnya. 

Ma'mun mendorong 
UMKM dapat 
mengembangkan usaha di 
berbagai sektor. 

“Salah satunya sektor 
kelautan dan perikanan 
yang dapat diharmonisasi 
dengan visi gerak cepat 
menuju Sulteng lebih 
sejahtera dan lebih maju,” 
tandasnya. (M Taufan SP 
Bustan/N-2) 


MEDIA 
INDONESIA 


FOKUS 


Hotline: 

0811123 7979 

Customer Service: 

(021) 5821303 

Pemasangan Iklan: 

(021) 5812113 & 5801480 
E-mail: cs@mediaindonesia.com 


RABU, 8 FEBRUARI 2023 


HALAMAN A4 


Peran Penting Pemda 


Turunkan Angka Kemiskinan 


KEMISKINAN di Indonesia selalu jadi permasalahan 
yang tak kunjung usai. Selama beberapa tahun, tren 
angka kemiskinan di Tanah Air cenderung fluktuatif. 
Pada September 2022, misalnya, angka kemiskinan 
naik menjadi 26,36 juta jiwa, naik dari Maret 2022 yang 
sebesar 26,16 juta jiwa. 

Dari jumlah itu, angka kemiskinan di sejumlah 
daerah pun beragam. Di Provinsi DI Yogyakarta, misal- 
nya, per Maret 2022 ialah 11,34”6 dan pada September 
2022 naik menjadi 11,49. 

Kenaikan juga terjadi di Sumatra Selatan. Angka 
kemiskinan di daerah itu pada Maret 2022 ialah 11,90”, 
lalu pada September 2022 naik menjadi 11,9596. Kondisi 
berbeda terjadi di Sulawesi Tengah. Angka kemiskinan 
di daerah itu turun dari 12,33”6 pada Maret 2022 men- 
jadi 12,306 pada September 2022. 

Diketahui, peningkatan angka kemiskinan terjadi 
karena sejumlah faktor, di antaranya peningkatan upah 
yang tidak signifikan, tidak meratanya pembangunan, 
serta terjadinya kenaikan harga barang dan pangan 
selama pandemi covid-19. 

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 
(pemda) telah mengupayakan berbagai strategi dan 
program untuk terus menekan angka kemiskinan. 
Pemerintah Provinsi DIY, misalnya, melakukan upaya 
dengan memberikan bantuan sosial seumur hidup 
untuk masyarakat miskin ekstrem. Lalu ada pula 
Program Gerakan Sumatra Selatan (Sumsel) Mandiri 
oleh Pemprov Sumsel serta penyaluran bantuan modal 
usaha bagi 1.000 pelaku di Provinsi Sulawesi Tengah, 
khususnya di Kota Palu. 

Dengan adanya sejumlah upaya atau program yang 
diberikan oleh pemda, diharapkan target pemerintah 
untuk menakan angka kemiskinan hingga 7”6 dan 
kemiskinan ekstrem mendekati 0Y- pada 2024 dapat 
direalisasikan. (“/Rkp) 


Sumatra Selatan . 


s Program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan menjadi 


" Angka kemiskinan di Sumatra Selatan pada 


Jumlah Orang Miskin di Indonesia 


(Juta Orang) 
25,6 24,7 21,5 
2018 2019 2020 


26,5 


2021 


26,3 


2022 


Kondisi Kemiskinan di Daerah 


an DI Yogyakarta 
ui» 
Provinsi termiskin di Pulau Jawa berdasarkan data BPS September 2022. 
" Sumber perekonomian ditopang sektor pendidikan dan pariwisata. 
" Pemprov DIY telah memberi banyak bantuan sosial bagi warga. 
" Penanganan dilakukan di daerah kantong kemiskinan. 
naa “.l 
te , Daerah Kantong Angka Kemiskinan Maret — MSeptember 
- Kemiskinan en 
I O " Kabupaten Gunungkidul Perkotaan Perdesaan Jumlah 
m Kabupaten Kulon Progo 
P g 1223 14,4413,99 13,6514,00 1280 


Garis Kemiskinan 


n Pada September 2022 tercatat sebesar 
Rp551.342,00/kapita/bulan. 


Garis kemiskinan 
bukan makanan 
sebesar 
Rp152.979,00 


Rp398.363,00 


Program Bantuan Sosial Pemda 


" Bantuan bahan makanan mencapai 380 ribu KK atau 4096 KK 


di DI Yogyakarta. 


s Bantuan bahan makanan senilai Rp200 ribu per bulan. 
m Jumlah bantuan di luar bantuan sosial dalam DTKS DI Yogyakarta 


September 2022 ialah 11,954. 


salah satu strategi yang diunggulkan Pemerintah 
Provinsi Sumsel. 


sekitar 160 ribu KK. 


seumur hidup bagi warga. 


Garis kemiskinan 
makanan sebesar 


n Pemda berencana menambah skema bantuan sosial (bansos) 


11,91 11,3411,49 


2021 2022 


11,20 10,56 10,64 


2021 2022 


2021 2022 


Faktor Penyebab Kemiskinan 


" Upah minimum rendah. 

" Peningkatan upah tidak signifikan. 

" Anggapan normal tentang pendapatan rendah. 
" Penghasilan petani kecil. 

» Program subsidi pemerintah bermasalah. 


Ketentuan Bantuan Sosial 


Pemda 
" Diperlukan bagi penduduk dan keluarga miskin 
ekstrem di DIY. 


" Golongan penerima bansos seperti warga lansia 
dan penyandang disabilitas berat. 


" Sejumlah 3”6-4Y6 dari golongan kemiskinan 
ekstrem DIY atau 20 ribu KK. 


" Sumber dana bansos berasal dari danais atau dana pokok pikiran 
anggota DPRD DIY. 


Angka Kemiskinan 


(Persen) 


IM Maret IM September 


Perkotaan Perdesaan Jumlah 


12,36 11,99 112311,37 121213,28 12,3112,30 12841279 11,00 11,95 


» Bantuan untuk petani bukan bantuan sosial, melainkan intensifikasi 
pertanian agar petani produktif. 


Bantuan Sosial Seumur Hidup 


" Wacana bansos seumur hidup kepada warga miskin ekstrem berusia 
60 tahun ke atas. 


m Tingkat pendidikan terakhir minimal SD dan tidak memiliki fasilitas 


2021 2022 2021 2022 


2021 2022 


Faktor Penyebab Kemiskinan 


" Tidak meratanya pembangunan. 
" Terjadinya kesenjangan daerah. 


" Terjadinya kenaikan harga barang dan pangan selama pandemi 
covid-19. 


Program Gerakan Sumsel Mandiri 


» Salah satu jurus untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. 


m Diluncurkan pada Desember 2021, sudah cukup mengubah pola 
pikir masyarakat untuk produktif. 


" Dapat mengubah masyarakat dari konsumen menjadi penghasil. 


» Diharapkan dapat berpengaruh mengurangi biaya kehidupan 
sehari-hari. 


» Memberikan media tanam seperti bibit hingga tempat memelihara 
ikan kepada 250 ribu keluarga. 


Upaya Penanganan Kemiskinan oleh 
Pemprov Sumsel 


m Memfokuskan program bansos yang tepat sasaran. 


" Memaksimalkan APBD khususnya untuk pemberdayaan 
peningkatan ekonomi keluarga. 


" Memperkuat koordinasi dan sinergi demi menekan angka 
kemiskinan. 


m Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi pemda dan pusat. 
" Melakukan pemutihan pajak. 
" Memberikan bantuan stimulan kepada UMKM. 


apa pun. 


» Diperkirakan pemberian bantuan sosial seumur hidup dapat menekan 


angka kemiskinan di DIY sekitar 3”0-4Y4. 


» Program bansos diharapkan dapat tepat sasaran sehingga dapat 


menjangkau warga lansia yang benar-benar membutuhkan. 


Sulawesi Tengah 


Angka Kemiskinan | Persentase 
(Persen) 
Jumlah penduduk miskin BM Maret IM September 


404,44 
ribu jiwa 


388,35 13 


ribu jiwa 


12,18 


12,33 12,30 


2021 2022 


2021 


2022 


Faktor Penurunan Angka Kemiskinan 


" Pemerintah Provinsi Sulteng dapat menekan beban 
pengeluaran kelompok miskin dan rentan miskin dengan 
berbagai bantuan. 


" Meningkatkan produktivitas kelompok miskin. 


" Masyarakat dapat mengakses pendidikan dan kesehatan 
secara gratis. 


" Bantuan modal usaha kepada pelaku usaha. 


" Program percepatan pemberantasan kemiskinan berjalan 
baik. 


UMKM Sukses Tekan Angka Pengangguran Sulteng 


UMKM 


Persentase Pengangguran 


Penurunan Angka Kemiskinan 


Terbuka di Kota Palu 
. 3,73Yo 3,67Y6 Tahun Jumlah (Ribu Jiwa) Persentase 
» ag — 2021 28,6 6,63”4 
2022 26,75 71796 
2021 2022 


Program Pemberantasan Kemiskinan 


" Penyaluran bantuan modal usaha bagi 1.000 pelaku. 
" Setiap pelaku usaha mendapatkan Rp32 juta. 


Sumber: BPS/Pemprov DI Yogyakarta/Pemprov Sumatra Selatan/Pemprov Sulawesi Tengah/Litbang MI 


MEDIA 
INDONESIA 
O SURABAYA 


Mahasiswa 
Junior 
Tewas 
Dianiaya 


KEANGKUHAN senioritas kembali 
membawa korban. Kali ini, Mu- 
hammad Rio Ferdinan Anwar, 19, 
mahasiswa Politeknik Pelayaran 
Surabaya, Jawa Timur, menjadi 
korban. 

Ia diduga menjadi korban peng- 
anjayaan oleh 13 seniornya. Ma- 
hasiswa asal Mojokerto itu tewas. 

Kemarin, polisi menangkap 
ke-13 pelaku yang sebenarnya 
merupakan pengasuh korban. 
Pemeriksaan mereka dilakukan 
secara intensif oleh Satreskrim 
Polrestabes Surabaya. 

“Terkait dugaan penganiayaan, 
kami telah menangkap 13 orang 
dari politeknik tersebut. Saat ini su- 
dah kami lakukan pemeriksaan di 
Unit Resmob Polrestabes Surabaya 
untuk memperjelas apakah ini ada 
unsur penganiayaan atau lain- 
nya,” ujar Kepala Seksi Hubungan 
Masyarakat Polrestabes Surabaya 
Komisaris Mochamad Fakih. 

Menurut Fakih, kasus ini ber- 
mula dari laporan orangtua kor- 
ban lantaran mendapati kejang- 
galan atas kematian anaknya 
pada Senin (6/2) malam. Pihak 
keluarga menemukan beberapa 
luka di tubuh korban yang diduga 
akibat penganiayaan. 

Ayah korban kemudian mem- 
buat laporan ke Polsek Gunung 
Anyar. “Laporan itu menyebutkan 
korban mengalami luka memar 
di sekujur tubuhnya, dan hidung- 
nya mengeluarkan darah serta 
bibirnya bengkak,” ungkapnya. 

Keluarga sudah memakamkan 
jenazah korban. Polisi berencana 
melakukan pemeriksaan tubuh 
korban bersama dokter forensik 
dan Inafis. 

“Kemarin, dari rumah sakit, 
tubuh korban langsung dikubur 
oleh keluarga. Kami masih ber- 
upaya agar dapat melakukan pe- 
meriksaan terhadap jenazahnya,” 
tukas Fakih. (REN/N-2) 


TANAH AIR 


ANTARA/KHALIS SURRY 


WASPADA POTENSI GELOMBANG TINGGI: Sebuah perahu melintas di kawasan laut Pantai Ulee Lheu, Banda Aceh, Aceh, 
kemarin. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi terjadinya gelombang 
tinggi hingga 6 meter dengan kecepatan angin berkisar 5-30 knot yang mungkin terjadi di sejumlah perairan Indonesia. 


O DENPASAR 


beragam Program 
Perangi Tengkes 


ENCEGAHAN dan pe- 
Pesoeetanga tengkes 
bisa dilakukan dari ba- 
nyak sisi. Di Kota Denpasar, 
Bali, misalnya, program pe- 
layanan Keluarga Berencana 
Metode Kontrasepsi Jangka 
Panjang atau KB MKJP juga 
menjadi sarana mewujudkan 
keluarga berkualitas, sekali- 
gus mencegah stunting. 
“Saya meyakini melalui 
pengaturan jarak kelahiran 
anak dan usia ideal persalin- 
an bisa melahirkan generasi 
berkualitas dan yang terhin- 
dar dari stunting,” ujar Ketua 
Tim Penggerak Pemberdayaan 
dan Kesejahteraan Keluarga 
Denpasar, Antari Jaya Negara. 
Kemarin, program itu di- 
gelar di Desa Pemogan, Ke- 
camatan Denpasar Selatan. 
“Pelayanan KB MKJP ini me- 


rupakan salah satu langkah 
untuk mencetak keluarga 
berkualitas,” tegas Antari. 
Program KB MKJP dengan 
sisipan pencegahan stunting 
itu dilaksanakan di empat 
kecamatan, yakni Denpasar 
Selatan, Denpasar Timur, 
Denpasar Utama, dan Den- 
pasar Barat. Warga menda- 
pat layanan KB secara gratis. 


Isi Piring 

Di Malang Raya, Jawa Ti- 
mur, upaya penurunan angka 
tengkes dilakukan dengan 
menggelar sosialisasi prog- 
ram Isi Piring. Di posyan- 
du, ibu dan anak menda- 
pat makanan dengan porsi 
memenuhi gizi ideal. 

Antusiasme ibu-ibu muda 
dan anak-anak mereka meng- 
ikuti program itu terlihat di Po- 


syandu Durian, Desa Tulung- 
rejo, Kota Batu. “Yang kita ga- 
lakkan hari ini adalah asupan 
protein hewani. Tidak harus 
dari sesuatu yang mahal, tapi 
yang banyak di sekitar kita, 
seperti lele dan telur,” tegas 
Kepala Puskesmas Bumiaji, 
Kartini Kristalina. 

Sosialisasi ini diharapkan 
meningkatkan gizi balita di 
Kota Batu dan menurunkan 
angka stunting sehingga anak 
dapat tumbuh sehat dan kuat. 

Sesuai data, angka stunt- 
ing di Kota Batu dari semula 
28,33Yo bisa turun menjadi 
14,83Yo selama 2018-2020. 
Pada 2020-2022 kembali tu- 
run menjadi 1496. 

Para pemimpin daerah 
pun bertekad terus menu- 
runkan angka stunting. Bu- 
pati Malang Mocahamad Sa- 


nusi berkomitmen menekan 
angka stunting hingga 9,7Y9 
atau 11 ribu anak dan balita. 

“Kami akan terus menu- 
runkan angka tengkes, de- 
ngan menerapkan aplikasi 
Sam Gepun Dasa atau Smart 
Aplikasi Malang Gerakan 
penghimpun Data Berbasis 
Data Wisma. Kami mena- 
ngani stunting dengan ber- 
basis akurasi data,” tambah 
Wali Kota Malang Sutiaji. 

Data yang dikumpulkan, 
lanjut Kepala Dinas Komu- 
nikasi dan Informatika Kota 
Malang Nur Widianto, ialah 
kesehatan ibu dan anak. 
“Berdasarkan data tersebut 
dilakukan langkah intervensi 
program,” tandasnya. 

Di Kecamatan Bungus Te- 
luk Kabung, Kota Padang, Su- 
matra Barat, Camat Harnoldi 
meluncurkan Dapur Sehat 
Nutrisi Anak. “Kami menge- 
lar pelatihan bagi ibu rumah 
tangga dan memberi bantuan 
makanan bagi 18 anak stunt- 
ing di kecamatan ini.” (RS/BN/ 
YH/TB/DW/RR/N-2) 


RABU, 8 FEBRUARI 2023 B 1 


PULAU KE PULAU 


Sebulan lagi, Aspal Cisumdawu 
sudah Bisa Dipanaskan 


KABAR baik bagi warga pantura Jawa Barat ditiupkan Gubernur 
Ridwan Kamil. Di Cirebon, kemarin, mantan Wali Kota Bandung 
itu memastikan dalam tempo 1 bulan ke depan, Tol Cileunyi- 
Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) sudah bisa dioperasikan. 

“Dengan Cisumdawu, orang Cirebon yang hendak bepergian ke 
Bandung hanya butuh waktu 1 jam. Tidak harus 3jam jika lewat Tol 
Cipali atau bahkan 6 jam menggunakan jalan arteri,” ungkapnya. 

Pengoperasian Tol Cisumdawu juga akan berdampak pada 
Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, Majalengka. 
“Tol akan menambah frekuensi penerbangan di BIJB," tandas 
Gubernur optimistis. 

Tahun ini, Emil memastikan, BIJB sudah digunakan untuk 
pemberangkatan calon jemaah haji ke Tanah Suci. Pihaknya 
sudah melakukan perbaikan sarana dan prasarana, di anta- 
ranya jalan akses menuju bandara dan fasilitas asrama haji di 
Indramayu. “Semua sudah selesai diperbaiki. BIJB siap mem- 
berangkatkan calon jemaah haji," tandasnya. (UL/N-2) 


Tanpa Konflik, Perhatian ke Keraton 
Kasunanan makin Besar 


SETELAH konflik mereda, Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa 
Tengah, kembali mendapat berkah. Kali ini dari Kementerian Pe- 
kerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang akan merevitalisasi 
bangunan keraton. “Sudah ada pos anggaran yang disiapkan. 
Beres, sudah ada kepastian dari Kementerian PU-Pera,” ungkap 
Wali Kota Gibran Rakabuming Raka, kemarin. 

Dia mengakui ingin proses revitalisasi segera dilakukan se- 
hingga tahun ini tuntas dikerjakan. Terutama bangunan Song- 
gobuwono, yang mengalami kerusakan parah sejak beberapa 
tahun terakhir ini. 

Bangunan yang berada di sisi pelataran sebelah utara itu 
berdiri sejak 1782 Masehi, merupakan hasil karya Raja Paku 
Buwono III. Panggung yang menyerupai menara setinggi lebih 
30 meter itu pernah terbakar pada 1954. Gibran menyatakan 
tim kecil segera melakukan pertemuan dengan Keraton Kasu- 
nanan Surakarta untuk membicarakan revitalisasi tersebut. 
“Tahun ini kudu rampung, sebagian dulu." (WJ/N-2) 


Industri Pengolahan Dapat Menggantikan 
Timah di Babel 


TIMAH habis, ekonomi Bangka Belitung ambruk? Tidak juga. 
Kepala Badan Pusat Statistik Toto Haryanto Silitonga optimistis 
timah tidak berpengaruh banyak pada ekonomi daerah ini. 

“Masyarakat tidak perlu khawatir meski timah terus 
berkurang. Pasalnya, Babel memiliki sektor lain untuk men- 
dongkrak pertumbuhan ekonomi," jelasnya, kemarin. 

Menurut Toto, sektor pendongkrak itu di antaranya indus- 
tri pengolahan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan. 
Kontributor penyumbang lapangan usaha terbesar di Bangka 
Belitung ialah sektor industri pengolahan. 

“Jadi, stigma Babel hanya didominasi timah lambat laun nanti 
akan bergeser. Untuk itu, pemerintah sudah harus membuat 
kebijakan yang kondusif sehingga ketergantungan terhadap 
timah tidak menjadi hal utama lagi,” tambahnya. 

Dia menambahkan, sejak 2020, industri pengolahan membe- 
rikan kontribusi terbesar terhadap perkonomian di Babel yang 
mencapai 20,536. (RF/N-2) 


sEl KBRITAS 


Sadari KASI AKA 
Madan aa Sains 


PODIUM 


sis Iklim 


DPR sal 
7 Maki" 


AN “ti 
: : png Yerpilih 


HARIAN M 
DENGAN BEBERAPA KEUN. 


“Bahaya Menunda 
pemilu 2024 


OPINI 


SETIAP HARI, DARI SENIN 


WNAL «Gm 

patin in 
sdavakan KOT 
mmbudidaya 1m 
Menaedamaik: n Huta 


SETIAP HARI KECUALI MINGGU SAMPAI SABTU 


JURNAL KOPI 


SETIAP MINGGU 


Pembahasan mendalam tentang 
berbagai aspek terkait kopi, 
semangat para penggiatnya, 
nilai-nilai budaya, hingga 
pengaruhnya pada gaya hidup 
kaum urban, secara komprehensif 
dari penjuru Nusantara. 


FOKUS E-PAPER 


SETIAP HARI 


EDITORIAL 


SETIAP HARI KECUALI MINGGU 


Tulisan bergaya ringan, reflektif, 
tentang berbagai aspek, dari politik, 
ekonomi, sosial, budaya, hankam, 
dan lain-lain. Dengan kekhasannya, 
Podium mampu menawarkan 
perspektif baru sehingga bisa 
memperkaya khazanah pembaca 
untuk menyelami permasalahan 
yang terjadi di masyarakat. 


Menghadirkan tulisan-tulisan 
berupa pemikiran para pakar di 
bidang masing-masing, dengan 
tema-tema terkini di bidang politik, 
ekonomi, pendidikan, kesehatan, 
hukum, dan lain-lain. Tulisan 
disajikan dengan data-data akurat 
yang mencerdaskan dan penuh 
kebaruan. 


Fokus e-paper berisikan laporan 
yang mendalam, deskriptif, dengan 
desain menarik dan infografis yang 
memikat. 


Editorial merupakan pandangan 
Media Indonesia terhadap suatu 
masalah dengan gaya tulisan 
ringkas, padat, tajam, dan jernih, 
serta memberikan pencerahan 
kepada masyarakat. 


Untuk berlangganan Klik, 


epaper.mediaindonesia.com 


' GITA 


: , : i 
& taksiTaSI Antikasiyang "u 
“ cyobat vaksima E NY Yara Gr 
Yarget an tan pyoblemiat 3» Membantu r 

Pragin 1 — 


« H 
8 


KOLOM PAKAR 
SETIAP SENIN 


Menyajikan pemikiran para pakar 

di bidang masing-masing, baik dari | 
dalam maupun luar negeri. Tulisan & 
dipaparkan secara mendalam dan 
penuh kebaruan yang mencerdas- 

kan disertai ilustrasi menarik di 

setiap edisinya. 


p 


ng 


INSPIRASI 3 
BULAKSUMUR 


SETIAP KAMIS 


SETARA DAN 
BERDAYA 


SETIAP JUMAT 


REKACIPTA ITB 
SETIAP SELASA 


Menyajikan hasil penelitian ilmiah 
dan kerja pengabdian masyarakat 
sivitas akademika UGM. Melalui 
rubrik ini Media Indonesia dan UGM 
ingin berkontribusi agar sains lebih 
membumi. 


Rubrik Rekacipta ITB menghadirkan 
tulisan inovasi, riset, hingga 
pelatihan yang telah dijalankan 
sivitas akademika ITB di berbagai 
pelosok Tanah Air. 


Menampilkan sosok-sosok serta para 
pegiat penyandang disabilitas untuk 
mendukung akses kesetaraan, 
sekaligus menebarkan inspirasi dari 
kisah mereka. 


Ikuti Media Sosial Kami : GET IT ON 


Hi 9 G D3 @mediaindonesia 


Informasi lebih lanjut hubungi 


Customer Service : 0811-1201-2018 


Download Aplikasi 
Media Indonesia di 


r? Google Play 


B2 RABU, 8 FEBRUARI 2023 


Pengelola KEK Dituntut 
Kreatif Tarik Investor 


PEMERINTAH berharap setiap pengelola 
kawasan industri bisa menarik investor 
untuk berusaha di wilayah tersebut. Wakil 
Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan peme- 
rintah akan mempermudah proses melalui 
pembuatan regulasi yang menguntungkan. 

“Kita berharap kawasan ekonomi khusus 
(KEK) seperti Java Integrated and Industrial 
Port Estate (JIIPE) terus berusaha meningkat- 
kan investasi di tempat ini,” katanya seusai 
meninjau progres pembangunan kawasan 
JIIPE di Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa 
Timur (Jatim), kemarin. 

Salah satu kawasan yang dikunjungi 
dalam KEK JIIPE ialah smelter milik PT 
Freeport Indonesia yang nilai investasinya 
mencapai US$3 miliar. 

Berdasarkan rencana induk, kawasan 
JIIPE terdiri atas tujuh klaster utama, yaitu 
metal cluster seluas 405 ha, electronic cluster 
seluas 200 ha, chemical cluster seluas 110 
ha, energy cluster seluas 110 ha, support and 
logistic cluster seluas 443 ha, infrastruktur 
seluas 493 ha, dan port estate seluas 406 ha. 

Ma'ruf menjelaskan JIIPE merupakan prog- 
ram pemerintah dalam mengawal rencana 
hilirisasi. Berbagai kemudahan berusaha 
akan diberikan pemerintah yang sudah diatur 
dalam Perppu No 2/2022 tentang Cipta Kerja. 


Dalam kesempatan yang sama, Direktur U- 
tama PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera 
selaku pengelola JIIPE menjelaskan JIIPE 
dibangun atas kerja sama antara swasta dan 
BUMN. KEK itu memiliki luas area 3.000 ha 
dan di dalamnya terdapat pelabuhan seluas 
400 ha. 

“Sehingga kapal-kapal yang datang bisa 
langsung ke pabriknya. Di sini biaya logis- 
tiknya kita sudah kalkulasi bisa turun sam- 
pai 2070,” jelasnya. 

Hingga saat ini, kawasan JIIPE secara 
riil sudah terisi 300 ha. Dengan masuknya 
pabrik baja pada tahun ini, diperkirakan 200 
ha sampai 300 ha dapat terjual. 

“Mungkin sampai akhir tahun depan itu 
mendekati 409. Kami juga ditarget. KEK 
dalam lima tahun bisa menyerap investasi 
asing (sebesar) US$7,5 miliar, dalam 15 ta- 
hun optimalnya US$16 miliar,” terangnya. 

Untuk infrastruktur, sambungnya, saat 
ini jalan utama mulai dilebarkan dan akan 
tersambung dengan Tol Krian-Legundi- 
Bunder-Manyar yang tinggal 9 km lagi. 

Untuk listrik, sudah dilakukan kerja sama 
dengan PLN, dan saat ini sedang dibangun 
gardu PLN 500 mega watt. “Freeport sendiri 
nanti pakai 170 megawatt, 330 dipakai untuk 
kawasan,” ujarnya (Che/E-2) 


BURSA & KEUANGAN 


MEDIA 
INDONESIA 


ANTARA/NYOMAN HENDRA WIBOWO 


PERTUMBUHAN EKONOMI BALI: Pedagang melayani wisatawan mancanegara yang memilih pakaian saat berkunjung di Pasar Seni 
Sukawati, Gianyar, Bali, kemarin. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mendata sesuai dengan akumulasi pertumbuhan triwulan I 2022 sampai 
dengan triwulan IV 2022, pertumbuhan ekonomi Bali pada Januari-Desember 2022 tercatat tumbuh sebesar 4,849. 


Turunkan Bunga Kredit 


Bunga kredit yang 

terlalu tinggi membuat 
pertumbuhan kredit tidak 
akan optimal karena 
perbankan tidak memenuhi 
fungsi intermediasi dengan 
sektor riil. 


Despian NuRHibayaTt 
despian@mediaindonesia.com 


ERBANKAN didorong untuk mengu- 
rangi tingkat suku bunga kredit agar 
pertumbuhan kredit dapat lebih 
digenjot lagi. Saat ini bunga penda- 


patan perbankan dinilai terlalu tinggi yang 
tergambar dari margin bunga bersih atau 
net interest margin (NIM) yang mencapai 
4,4Yo. 

Menurut pengamat ekonomi dari Institute 
for Development of Economics and Finance 
Nailul Huda, NIM perbankan yang terlalu 
tinggi menggambarkan bunga pendapatan 
perbankan yang berasal dari kredit dan 
lainnya, jauh lebih tinggi jika dibandingkan 
dengan beban bunga perbankan dalam ben- 
tuk tabungan dan deposito. 

“Artinya adalah perbankan mengam- 
bil untung terlalu tinggi, bisa dari bunga 
kredit terlalu tinggi atau bunga simpanan 
terlalu rendah. Kalau bunga simpanan kan 
diatur LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), 
jadi kemungkinan bunga kreditnya terlalu 
tinggi,” ungkapnya kepada Media Indonesia, 


kemarin. 

Nailul mengatakan perbankan harusnya 
mengurangi tingkat suku bunga kreditnya 
agar pertumbuhan kredit dapat lebih digen- 
jot lagi. Hal itu terkait dengan fungsi inter- 
mediasi perbankan sektor riil. 

“Risikonya pertumbuhan kredit tidak akan 
optimal karena perbankan tidak memenuhi 
fungsi intermediasi dengan sektor riil. Fung- 
si perbankan harusnya jadi intermediasi 
dari sektor keuangan ke sektor riil. Uang 
yang ditabung masyarakat di perbankan kan 
harus bisa diputarkan ke sektor riil. Nah, itu 
bisa dioptimalkan dengan suku bunga yang 
terukur,” tegas Nailul. 

Sebelumnya, sembari memuji kinerja 
kredit perbankan pada 2022 yang tumbuh 
11,390, Presiden Joko Widodo juga menyentil 
tingginya NIM perbankan yang menurut 


informasi dari OJK sebesar 4,445. 

“Ini mungkin salah satu yang tertinggi di 
dunia,” kata Presiden dalam pertemuan ta- 
hunan Industri Jasa Keuangan 2023 dengan 
tema Penguatan sektor jasa keuangan dalam 
menjaga pertumbuhan ekonomi, Senin (6/2). 

Mengacu pada data LPS, NIM perbankan 
Tanah Air pada akhir 2022 mencapai 4,68Y4. 
Kamboja di posisi pertama dengan NIM 
5,356 dan Filipina di posisi ketiga dengan 
NIM 3,5696. Sementara itu, NIM bank Singa- 
pura tergolong mini, yakni 1,21Y6. 

Beberapa bank di Tanah Air mengumum- 
kan kinerjanya dengan NIM yang berkilau 
untuk 2022. Bank Mandiri berada di level 
5,47Yo, Bank BNI 4,81Y6, dan Bank BCA mem- 
bukukan NIM 5,999. 


Faktor pemicu 

Dihubungi secara terpisah, Kepala Eko- 
nom Permata Bank Josua Pardede mengata- 
kan salah satu faktor tingginya NIM di 
Indonesia ialah inklusi keuangan yang 
cenderung lebih terbatas jika dibandingkan 


dengan negara lainnya. 

“Inklusi keuangan yang terbatas cende- 
rung mendorong perbankan untuk lebih 
tinggi dalam spread-nya seiring dengan 
risiko likuiditas yang sewaktu-waktu dapat 
terjadi. Spread ini yang kemudian terefleksi 
dalam tingginya NIM di Indonesia,” kata 
Josua. 

Josua mengatakan sebagian besar dana pi- 
hak ketiga (DPK) yang berada di perbankan 
dimiliki hanya oleh beberapa persen ma- 
syarakat sehingga risiko dikatakan relatif 
lebih tinggi. 

Dia menekankan jika inklusi keuangan 
dapat ditingkatkan ke depannya, diharapkan 
risiko dapat lebih terbatas sehingga NIM per- 
bankan mungkin dapat lebih rendah. 

Selain itu, ke depannya sejalan dengan 
transformasi digital di industri perbankan 
yang mendorong konsolidasi perbankan 
dan akan mendorong efisiensi perbankan 
serta tingkat kompetisi yang meningkat, pa- 
da akhirnya tren NIM juga dikatakan akan 
cenderung menurun. (E-3) 


MEDIA 
INIDLON TDS FAN 


—— MEDIA GROUP 
A Part of —- DIA GRO 


MENEGUHKAN KEBANGSAAN 


DiAL 


beng 


Diskusi Kebijakan Kepentingan Publik 
dengan Narasumber Tepercaya 


MEDIA 
INDONESIA 


Penerbitan Informasi Nasional 


KTIKAS 


Diskusi Dampak Kebijakan Publik 


KAMI 


LEBIH DARI 
SEKEDAR 
SURAT KABAR 


p 


| 


MEDIA 
INDONESIA 
PUBLISHING 
Produksi Buku Cetak & Digital 


HUBUNGI 
CUSTOMER SERVICE : 


0811 1201 2018 


dari Berbagai Perspektif 


Focus Group dalam 
Format Virtual 


PENGEMBANGAN BISNIS 


Interaksi mengenai Fakta 
Akurat secara Real Time 


SEKOLAH JURNALISME 


0 


http://epaper.mediaindonesia 


Koran Digital Nasional 


BD www.mediaindonesia.com 


Portal Web Berita dan Artikel 


diksi 


Diskusi dan Refleksi 
Sosok Inspiratif 


Pengetahuan Tentang 
Menjadi Orangtua 


DARI BALIK 


. p 


MEDIA INDONESIA FOTO M 


Foto Jurnalisme 
Media Indonesia 


Training & Event Komunitas 


TER 
Ipa? 


Jurnalisme Muda 


'w) Mediaindonesia 


BD www.mediaindonesia.com 


LENSA 


MEDIA INDONESIA 


Management Jurnalisme Cilik 


Competition 


Ye 


INFOGRAFIS & KARIKATUR 
MEDIA INDONESIA 


Penyajian Data & Informasi 
dalam Bentuk Infografis 


Kunjungi: 


Mediaindonesia 


.editors 


Pengkajian dari Sudut 
Pandang Berbeda 


Interaksi Ringan di Waktu Senja 
secara Real Time 


MEDIA 


Media Monitoring 
& Handling 


MEDIA INDONESIA DIGITAL 


Web Development & 
Content Management 


| Media Indonesia 


(CB Media Indonesia 


